PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA PONOROGO 
MASA KHIDMAT 2019 - 2024 


RENCANA OPERASIONAL 
2019-2020 


Disusun pada Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) 1 
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo 
Pondok Pesantren Darunnaja Jalen Ngrukem Mlarak Ponorogo 
15 September 2019 M / 15 Muharram 1441 H 


PCNU PONOROGO 
MUSYKERCAB I 
2019 


PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA PONOROGO 
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 60 Ponorogo 
Email: penuponorogo60@gmail.com (0352) 481486 


Kata Pengantar 


Assalamu Alaikum Wr Wb 


Alhamdulillah, PCNU Ponorogo masa khidmat tahun 2014-2019 secara organisatoris telah mendapat 
keabsahan, ditandai dengan terbitnya SK PBNU dan pelantikan pada tanggal 19 Juli 2019. Tibalah saatnya 
merumuskan perencanaan operasional yang menjadi amanah organisasi sekaligus menjabarkan rencana 
strategis dan Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) hasil Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo 
Tahun 2019 di PP. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. 


Besar harapan kami, semua pengurus dapat memberikan kontribusi konsep dan pemikiran yang positif bagi 
perkembangan PCNU Ponorogo beserta seluruh perangkatnya ke depan. Tentu hal ini setelah mengetahui 
potret NU saat ini secara benar, di antaranya dapat diketahui dari penyampaian laporan pertanggung 
jawaban dan evaluasi atas perjalanan PCNU selama lima tahun yang telah berlalu. Dari evaluasi tersebut 
selanjutnya marilah kita susun bersama kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan Garis-gari Besar Program 
Kerja (GBPK) yang telah ditetapkan pada Konfercab. 


Tidak kalah pentingnya, semangat ber-NU ini harus selalu kita kobarkan sebagaimana semangat yang telah 
digelorakan oleh Rais Akbar Hadratu al-Syaikh KH. Hasyim Asy'ary saat berpidato mengiringi didirikannya 
Nahdlatul Ulama pada tanggal 16 Rojab 1344 H / 31 Januari 1926 M. Pidato beliau yang kemudian kita kenal 
dengan Mukadimah @anun Asasi, yaitu sebagai garis-garis perjuangan dan jatidiri Nahdlatul Ulama. 


Ganun Asasi dan garis perjuangan NU sudah seharusya menyemangati kita dalam berjam'iyyah, sekaligus 
kita jadikan sebagai proses pembelajaran bersama dalam mengambil keputusan jam'iyyah, menempatkan 
posisi pengurus secara proporsional, meningkatkan kesadaran kolektif, memakai ukuran yang normatif, serta 
perlunya menyatukan energi untuk kemajuan jam'iyyah tercinta. Ingatlah, bahwa berjam'iyyah kita harus 
dalam shaf yang lurus. Jama'ah Nahdliyyin adalah dibawah PARNU, PARNU adalah bagian dari PRNU. 
PRNU adalah bagian dari MWCNU, MWCNU adalah bagian dari PCNU. PCNU adalah bagian dari PWNU, 
PWNU adalah bagian dari PBNU. Keberadaan PBNU adalah bentuk kesepakatan dari Alim Ulama' 
Ahlussunnah Wal Jama'ah. Perlu diingat bahwa NU hadir dalam rangka “fi ishlahil ummah wal Addaulah”, 
begitulah kata Prof. DR. KH. Makruf Amin dalam beberapa kesempatan. 


Oleh sebab itu marilah kita memohon kepada Alloh SWT mudah-mudahan cita-cita kita yang luhur ini diridloi 
oleh Alloh SWT, sehingga membawa manfaat dan maslahat bagi segenap umat di Dunia dan di Akhirat. 
Amin. 


Wallohul Muwaffig Ila Agwamith Thorig. 
Wassalamu Alaikum Wr Wb. 


Ponorogo, 15 Muharram 1441 H /15 September 


2019 M Ketua PCNU Ponorogo, 
Ttd 
Drs. H. FATCHUL AZIZ, MA. 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


Sambutan Rais PCNU 


Assalamu Alaikum Wr Wb. 


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah mencurahkan limpahan rahmat, taufig, serta 
hidayah-Nya PCNU Ponorogo dapat melaksanakan Musyawarah Kerja ke | Tahun 2019. Shalawat serta 
salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, dan sahabat- 
sahabatnya. 


NU dengan tanggung jawab keagamaan (mas'iliyah diniyah) dan peran kebangsaan (mas'iliyah 
wathaniyah), seperti yang dikatakan oleh KH. Achmad Siddig ibarat kereta api dengan seluruh gerbongnya. 
Gerbong utamanya adalah Rais Syuriah dan badannya adalah Tanfidziyah sedangkan gerbong-gerbong di 
belakangnya adalah badan-badan otonom, yayasan maupun lembaga-lembaga khusus NU. Oleh karena itu, 
untuk menjadi sebuah organisasi yang besar, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, dan yang paling sulit 
adalah memunculkan kesadaran dari seluruh pihak untuk bersama-sama membangun NU. Kita menyadari, 
tidak semua orang memiliki kesadaran dan himmah perjuangan, dan tidak semua orang memiliki 
tanggungjawab dalam membesarkan NU. 


NU Ponrogo akan berkembang apa adanya, ketika ia juga dikembangkan dengan apa adanya. Dibutuhkan 
pengorbanan yang besar dari seluruh pihak, bukan hanya dari pribadi-pribadi tertentu, tapi dari seluruh 
komponen yang ada. Untuk itulah, melalui kesempatan ini, mari kita sama-sama instrospeksi diri, dan 
bertanya pada diri kita sendiri apakah kita termasuk orang-orang yang jujur dan betul-betul berjuang untuk 
membangun NU ataukah sebaliknya. Bila NU diibaratkan sebagai kereta api, maka seluruh gerbong harus 
bergerak bersama, baik gerbong yang bersifat kelembagaan maupun individu. Sudah saatnya NU Ponorogo 
benar-benar gagah tegak berdiri, mandiri, berdikari tanpa adanya ketergantungan kepada siapapun. 


Dengan semangat jargon “RKT” (Rukun, Kompak, dan Transparan) mendorong kita semakin semangat 
dalam berkhidmah pada Hadratu al-Syaikh Hasyim As'ari dan NU. Ghirah inilah yang akan mendorong kita 
untuk mewujudkan kemadirian dan marwah NU khususnya di Ponorogo. Untuk mewujudkanya, saya 
(sebagai Rais Syuriah) mengajak semua pengurus NU di semua tiingkatan, Lembaga dan Banom untuk 
bersama-sama bahu- membahu mewujudkan: 


1. Merealisasikan “koinisasi” dan i'anah Syahriyyah bagi semua pengurus: 

2. Menampakkan identitas ke-NU-an kita. Rumah dan kendaraan pengurus ditempeli 
lambang atau simbul NU: 

3. Memasang papan nama NU di depan rumah Pengurus Lembaga, Banom, MWC dan 
Ranting NU. 

4. Memasang lambang atau simbul NU di Pondok-Pondok Pesantren dan Lembaga- 
Lembaga Pendidikan yang dimiliki NU atau yang berafiliasi dengan NU, 

5. Lembaga-lembaga Pendidikan NU atau yang berafiliasai dengan NU harus mempunyai 
program unggulan yang bisa dijual. 

6. Tidak mengharapkan MWC, Ranting, dan Lembaga atau Banom NU ada yang macet, 
semua harus hidup dan bergerak. 


Semoga pelaksanaan Musyawarah Kerja ke I tahun 2019 ini berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan 
output yang bermanfaat bagi warga NU Ponorogo. Aamin. 


Wallohul Muwaffig Ila Agwamith Thorig. 
Wassalamu Alaikum Wr Wb. 


Ponorogo, 15 September 2019 


Rois Syuriah PCNU 
Ponorogo ttd 


KH. MOH. SHOLIHAN AL-HAFIDZ 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


Daftar Isi 


Kata Pengantar 
Sambutan Rais PCNU 
Daftar Isi 
Bab 1 Pendahuluan 
11 Rasionalisasi 
1.2 Landasan 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Bab 2 Visi, Misi dan Tujuan 
21 Visi 
2.2 Misi 
2.3 Tujuan 
24 Isu Strategis dan Program Dasar 
Bab 3 Rencana Operasional 
3.1 Matriks Mata Program 
3.2 Matriks Program Pengurus Harian 
3.3 Matriks Program Bidang PengembanganAmaliyahAswaja 
3.31 Program Kerja Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) 
3.3.2 Program Kerja Aswaja Center 
3.3.3 Program Kerja Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) 
3.4 Matriks Program Bidang Pengembanan Sumber Daya Manusia (SDM) 
341 Program Kerja Lembaga Pendidikan Ma'arfi Nahdlatul Ulama (LP Maarif NU) 
3.4.2 Program Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) 
3.4.3 Program Kerja Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) 
3.44 Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan Nahdlatul Ulama (Litbang NU) 
3.4.5 Program Kerja Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) 
3.5 Matriks Program Bidang PengembanganEkonomiWarga 
3.54 Program Kerja Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) - 
PT. Karya Bintang Sembilan 
3.5.2 Program Kerja Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU) 
3.5.3 Program Kerja Himpunan Pengusaha Nadliyin (HPN) 
3.54 Program Kerja BPPK NU (RSU MUSLIMAT) 
3.5.5 Program Kerja Inernet Marketing Nahdlatul Ulama (IMNU) 
3.6 Matriks Program Bidang Dakwah Dan HubunganMasyarakat 
3.61 Program Kerja Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) 
3.6.2 Program Kerja Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU) 
3.6.3 Program Kerja KBIH AL-NAHDLIYAH - ASBIHU 
3.7 Matriks Program Bidang Informasi dan Komonikasi (INFOKOM) 
3.7 Program Kerja Lembaga Ta'lif wa an-Nasyr Nahdlatul Ulama (LTNNU) 
3.7.2 Program Kerja Lembaga Seni-Budaya Muslimin Indonesia (LESBUMI) 
3.7.3 Program Kerja Radio ASWAJA 
3.8 Matriks Program Bidang PengembanganKesejahteraanUmat 
3.81 Program Kerja Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Shadagah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) 
3.8.2 Program Kerja Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) 
3.8.3 Program Kerja Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) 
3.8.4 Program Kerja Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim 
Nahdlatul Ulama (LPBI NU) 
3.9 Matriks Program Bidang Advokasi Dan PenghimpunanAset 
3.91 Program KerjaLembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBHNU) 
3.9.2 Program KerjaLembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) 
Bab 4 Penutup 
Lampiran 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


Bab 1 Pendahuluan 


11 Rasionalisasi 

Pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-32 tahun 2010 di Makasar ada 2 (dua) perintah / keputusan sangat 
penting bagi kemajuan dan soliditas organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu: perintah untuk merapikan barisan 
(melakukan kaderisasi) dan membentuk struktur terbawah Nahdlatul Ulama (PAR NU) berbasis Masjid dan 
Musholla. Dua perintah ini penting untuk kita pegangi dan laksanakan dengan komitmen yang tinggi. Dibalik 
perintah itu ternyata didepan kita sedang terjadi penghadangan besar-besaran kepada NU oleh pasukan dari 
faham trans-nasional, faham neo-liberal maupun faham demokrasi sosialis. Semua dari mereka menghadang 
laju perkembangan ajaran Islam ala Ahlussunnah wal jama'ah. 

Oleh sebab itu, pengurus PCNU Ponorogo harus semakin menyatukan keyakinan, menyatukan amaliah, 
menyatukan semangat, menyatukan gerakan didalam suatu shaf yang lurus. Hal ini kita mulai dari penyamaan 
visi dan misi berorganisasi di Nahdlatul Ulama. Penyamaan itu kita awali dari beberapa hal: 

(1) Bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang dilahirkan 
oleh Alim Ulama Pondok Pentren alias Ulama Ahlussunnah wal Jama'ah. Sehingga yang 
diperjuangkan adalah ajaran Islam ala Ahlusunnah wal Jamaa'h. Begitu juga tata nilai yang dibawa 
adalah tata nilai luhur Ponpes, seperti: kebenaran, kejujuran, keikhlasan, kesederhanaan, amar 
makruf nahi munkar, saling menghormati, menebar kemaslahatan, dan memandang umat dengan 
penuh kasih sayang, 

(2) Prinsip aswaja yang diperjuangkan Nahdlatul Ulama meliputi: bidang agidah, bidang syariah, dan 
bidang akhlak / tasawuf, serta sikap sosial kemasyarakatan yang: tawasuth, tasamuh, tawazun, i'tidal 
dan amar ma'ruf nahi munkar.. 

(3) Dalam kenyataan di lapangan, bahwa melestarikan Islam ala Ahlussunnah wal Jama'ah memerlukan 
adanya wadah perjuangan atau wilayah dakwah yang aman, stabil dan kondusif. Maka menjaga 
keutuhan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi suatu keharusan. Oleh 
sebab itu dapat kita garis bawahi bahwa tugas utama Nahdlatul Ulama adalah: menjaga dan 
melestarikan Ajaran Islam ala Aswaja dan Keutuhan NKRI: 

(4) Pemahaman itu seiring dengan pemahaman kita terhadap anatomi Nahdlatul Ulama itu sendiri, yaitu: 
(a) Bahwa secara berjenjang, warga nahdliyyin itu berada dibawah naungan PAR-NU, PAR-NU 

merupakan bagian dari PRNU, PRNU merupakan bagian dari MWC-NU, MWC-NU merupakan 
bagian dari PCNU, PCNU merupakan bagian dari PWNU, PWNU merupakan bagian dari PBNU, 
dan PBNU adalah bentuk kesepakatan para Alim Ulama Ahlussunnah wal Jam'ah, 

(b) Bahwa pergerakan Nahdlatul Ulama diikat dengan aturan main organisasi berupa: AD/ART, 
POA, Fatwa Ulama', komando pimpinan, dst sehingga pada tataran operasional harus berada 
dalam satu shof kokoh dalam: agidah, fikroh, amaliah, ghiroh, maupun harokah, 

(c) Bahwa struktur Nahdlatul Ulama mulai dari yang teratas adalah: Mustasyar, Syuriyah, 
Tanfidziyah, Perangkat (Lembaga, Badan Khusus, dan Banom). Bahkan ada jajaran Auliya' 
maupun Ulama' khos diluar struktur Nahdlatul Ulama, mereka yang nunggui NU, dan peran 
mereka sangat strategis: mereka sering memberikan informasi langit yang sangat bermanfaat 
bagi kalangan struktural Nahdlatul Ulama, 

(d) Jauh-jauh sebelum Organisasi NU dilahirkan oleh para Alim Ulama' Pondok Pesantren / Ulama 
Aswaja, Hadratusy Syeh sudah mempersiapkan sekoci-sekoci yang nantinya menjadi pilar 
Nahdlatul Ulama. Sekoci-sekoci itu adalah: Tasywirul Afkar yang bergerak dibidang 
pengembangan cakrawala pemikiran keagamaan dan keilmuan, Nahdlatul Wathan yang 
mengembangkan wawasan kependidikan dan politik kebangsaan, Nahdlatut Tujjar sebagai 
wadah berkumpulnya para pejuang Islam yang berbasis Aghniya' Aswaja, dan Subbanul 
Wathan sebagai embrio organisasi pengkaderan dikalangan pemuda Aswaja. Dari sini kami 
berani mengatakan bahwa pilar Nahdlatul Ulama itu adalah: Ulama, Aghniya', Aktivis, 
Akademisi, dan juga politisi. Mereka semuanya harus bersatu padu membela ASWAJA dan 
NKRI dalam satu komando. 

Kita ketahui bersama bahwa NU ada adalah dalam rangka mengawal dan melestarikan Islam ala 
ASWAJA dan keutuhan NKRI. Kita tahu pula bahwa KONSEP ASWAJA ITU SANGATLAH IDEAL. Maka untuk 
implementasinya dibutuhkan ORANG-ORANG YANG IDEAL dengan seperangkat sistem jam'iyyah YANG 
IDEAL pula. Hadratu al-Syeikh KH Muh. Hasyim Asyari adalah ORANG IDEAL. Betapa tidak, untuk mendirikan 
jam'iyyah NU itu, beliau telah melewati fase-fase yang cukup panjang dan sangat melelahkan. 


, 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


Dari kenyataan sejarah dapat kita ambil kesimpulan bahwa lahirnya jam'iyyah NU tidak dadakan, akan 
tetapi melalui proses yang cukup panjang, berdasar atas semangat: (1). Mengembangkan tradisi pemikiran 
keagamaan dan keilmuan: (2). Memajukan dunia pendidikan dan politik kebangaan: (3). Membangun ekonomi 
keumatan menuju kesejahteraan dan kemaslahatan: (4). Menumbuh kembangkan kader penggerak pejuang 
Aswaja. Sejak dahulu hingga sekarang dan sampai kapanpun, yang diperjuangkan NU tidak akan berubah. 
Strategi yang baru ini adalah dalam rangka melengkapi kemapanan strategi yang telah dibangun oleh Muassis 
NU sejak dahulu. Sehingga kreasi dan inovasi perjuangan oleh NU BARU harus tetap berpijak kokoh pada 
Khittah dan sirrah yang telah digariskan oleh Muassis NU. 

Untuk itu pengurus PCNU memerlukan tekad untuk bersatu padu: memperkuat akidah, 
menyatukanfikrah, ghiroh, amaliyah dan harakahNU menuju satu abad usianya. Seluruh pengurus harus 
berupaya secara sistematis, bertahap, disiplin dan istigomah menjadikan PCNU Ponorogo, MWC NU se Kab 
Ponorogo, PRNU se Kab Ponorogo, PAR NU se Kab Ponorogo (tanpa kecuali) untuk dapat memberikan 
kemanfaatan dan kemaslahatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, utamanya bagi warga nahdliyyin di 
Ponorogo berdasarkan ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jama'ah an-Nahdliyyah. 

Oleh sebab itu Rencana Operasional yang disusun pada Musker 1 ini merupakan wujud penataan niat, 
perapian sShaf, pemanjatan do'aoleh seluruh pengurus PCNU Ponorogo untuk mengemban amanat perjuangan 
dalam NU demi sebesar-besar kemanfaatan umat. 


1.2 Landasan 

RenopPCNU Ponorogo 2019-2020 disusun dengan memperhatikan: 

(1) AD NU Bab IX Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2): Pasal 23 huruf c: 

(2) ART NU Pasal 78 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), 

(3) Keputusan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo Nomor: 01/K.Pcnu/1v/2019 Tentang Hasil 
Komisi Organisasi Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo Tahun 2019: 

(4) Keputusan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo Nomor: 01/K.Pcnu/1v/2019 Tentang 
Program Kerja Pengurus Cabang Masa Khidmat 2019 -2024Hasil Konferensi Cabang Nahdlatul 
Ulama Ponorogo Tahun 2019: 

(5) Keputusan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo Nomor: 01/K.Pcnu/1Iv/2019 Tentang 
RekomendasiHasil Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo Tahun 2019. 


1.3 Tujuan dan Manfaat 
Rencana Operasional (Renop) PCNU Kabupaten Ponorogo 2019-2020 ini merupakan penjabaran dari 

Rencana Stratategis dan GBPK hasil Konfercab Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo tahun 2019.Renop 
merupakan dokumen perencanaan yang bertujuan untuk memberikan rencana program/kegiatan dalam waktu 1 
(satu) tahun ke depan. 
Renop ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dalam: 

Pelasksananprogram pengurus harianPCNU Kabupaten Ponorogo: 

Pelaksanaan Program Kerja Lembaga-lembaga dan Badan Khusus PCNU Kabupaten Ponorogo, 

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal PCNU Kabupaten Ponorogo, 

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi PCNU Kabupaten Ponorogo, dan 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja PCNU Kabupaten Ponorogo. 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


Bab 2 Visi, Misi dan Tujuan 


21 Visi 

Pada Tahun 2024, Nahdlatul Ulama Ponorogo menjadi Jam'iyyah Dinyiyah ljtima'iyyah Ahlusunnah wal 
Jama'ah yang mandiri dan kokoh serta memberi maslahat bagi umat menuju masyarakat yang mandiri, 
sejahtera, berkeadilan dan demokratis”. 


2.2 Misi 
Misi PCNU Ponorogo adalah sebagai berikut: 

(1) Melakukan berbagai upaya penguatan kapasitas kelembagaan (capacity building) menuju organisasi 
yang mandiri: 

(2) Mengupayakan penguatan kapasitas individu (individual capacity) jajaran pengurus dan jajaran 
perangka dalam mewujudkan individu pengurus yang trampil dan cerdas dalam melayani umat: 

(3) Meningkatkan dan menguatkan karakter aswaja dan nasionalisme warga NU (caracter building) secara 
terencana, sistematis dan terstruktur bagi seluruh warga Nahdlatul Ulama: 

(4) Memberdayakan berbagai aset yang ada untuk mempercepat terwujudnya kemandirian organisasi dan 
kemaslahatan warga NU: 

(5) Mendorong terwujudnya kemandirian lembaga-lembaga NU seperti: Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, 
Rumah Sakit Muslimat NU, Pondok Pesantren, Lembaga Perekonomian, dan lembaga lain 
dilingkungan Nahdlatul Ulama: 

(6) Mendorong kemandirian warga NU baik secara: ekonomi, sosial, politik, budaya maupun pendidikan: 

(7) Merapikan barisan dan gerak langkah perjuangan NU serta semangat pengabdian dibawah komando 
Alim Ulama' yang terhimpun dalam kepengurusan PBNU dan PWNU Jawa Timur. 


2.3 Tujuan 

Tujuan PCNU Ponorogo adalah: 
Menguatkan sistem organisasi dan kelembagaan, 
Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM): 
Menguatkan karakter Aswaja An-Nahdliyyah berwawasan kebangsaan, 
Mengembangkan layanan sosial-budaya: 
Menguatkan sektor ekonomi jam'iyyah dan jama'ah: 
Menguatkan sektor pendidikan menuju pendidikan yang unggul: 
Mengembangkan sektor pertanian bagi warga NU, 
Meningkatkan layanan kesehatan berstandar NU: 
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 


SLSLASLS AAA 
Oo ND a38 HDNH— 
SsS—bEESL ES 


2.4 Isu Strategis dan Program Dasar 

Konfercab Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 telah menetapkan GBPK berdasarkan 
hasil analisis evaluasi diri yang mengacu pada Rencana Strategis PCNU Kabupaten Ponorogo Masa Khidmat 
2019-2020. Sembilan isu utama yang akan dihadapi PCNU Kabupaten Ponorogo dalam lima tahun ke depan 
adalah (1) peningkatan sistem organisasi dan kelembagaan: (2) pengembangan SDM: (3) penguatan karakter 
Aswaja an-Nahdliyyah: (4) pengembangan layanan sosial-budaya: (5) penguatan sektor ekonomi jam'iyyah dan 
jama'ah, (6) penguatan sektor pendidikan menuju pendidikan yang unggul: (7) pengembangan sektor pertanian 
bagi warga NU: (8) peningkatan layanan kesehatan berstandar NU: dan (9) peningkatan kualitas lingkungan 
hidup. Berdasar pada ke sembilan isu strategis tersebut serta mengacu pada hasil evaluasi diri ditetapkan 
beberapa mata program sebagai program dasar PCNU Ponorogo sebagai berikut. 
(1) Penguatan sistem organisasi dan kelembagaan: 

(a) Penyusunan SOP (Standard Operational Prosedur) PCNU Ponorogo: 
) Penataan manajemen berbasis blue ocean dan rumusan 9 (sembilan) nilai keberkahan, 
) Penguatan jaringan kerja dengan prinsip simbiosis mutualistis (saling tidak merugikan): 
) Pemberdayaan aset wagaf dan non wagaf menjadi aset produktif, 
) Pengelolaan zakat, infag dan shodagoh menjadi berdaya guna untuk kesejahteraan warga NU: 
f) Menjadikan Teknologi Informasi sebagai media perjuangan Aswaja An-Nahdliyyah berwawasan 
kebangsaan 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): 

) Ideologisasi dan kaderisasi secara sistematis, masif dan berkelanjutan, 

) Menggali dan mengembangkan potensi SDM dibidang pendidikan unggul, 

) Menyiapkan SDM handal dibidang layanan kesehatan: 

) Pemberdayaan SDM Politik NU menuju khoiro ummah: 

) Penyiapan SDM dibidang ekonomi. 

Penguatan karakter Aswaja An-Nahdliyyah berwawasan kebangsaan: 

(a) Pendidikan karakter Aswaja An-Nahdliyyah berwawasan kebangsaan untuk warga NU: 

(b) Memfasilitasi lahirnya berbagai komunitas dan media dalam penguatan karakter Aswaja An-Nahdliyyah 
Berwawasan Kebangsaan: 

(c) Mengembangkan strategi dakwah Aswaja: 

(d) Penguatan tradisi literasi Aswaja: 

(e) Menyiapkan Da'i Muda Aswaja 

Pengembangan layanan sosial-budaya: 

(a) Mengembangkan strategi kebudayaan berbasis 9 (sembilan) nilai keberkahan dalam NU: 

(b) Mendorong perlindungan tenaga kerja, buruh, petani dan pedagang kecil: 

(c) Mendorong adanya layanan sosial dan kependudukan berbasis kearifan lokal: 

(d) 

(e) 


(a 
(b 
(c 
(d 
(e 


Mengadvokasi warga NU dalam berbagai bidang sosial dan budaya: 
Peningkatan layanan terhadap masyarakat dalam menghadapi bencana alam. 

Penguatan sektor ekonomi jam'iyyah dan jama'ah: 

(a) Menumbuhkan ekonomi jam'iyyah/jama'ah secara terencana dan berkelanjutan, 

(b) Memperkuat peran Himpunan Pengusaha Nahdliyyin (HPN) dalam gerakan ekonomi jam'iyyah dan 
jama'ah: 

(c) Memfasilitasi terbentuknya Balai Diklat dan tumbuhnya Home Industri dikalangan warga NU berbasis 
MWC, Ranting dan Pondok Pesantren: 

(d) Membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah berbasis ZIS (Zakat, infag dan shodagoh) dan Koin NU: 

(e) Ekspansi Badan Usaha milik NU keluar wilayah Ponorogo. 

Penguatan sektor pendidikan menuju pendidikan yang unggul 

(a) Penataan struktur dan SDM yang berkualitas ditubuh LP Ma'arif NU: 

(b) Memfasilitasi terbangunnya jaringan antar lembaga pendidikan, baik diinternal maupun eksternal NU 
guna mewujudkan pendidikan unggul, 

(c) Mewujudkan Balai Diklat untuk tenaga kependidikan dikalangan LP Ma'arif NU: 

(d) Memfasilitasi terbentuknya Tim Khusus yang mendesain adanya Passive Income LP Ma'arif NU dan 
Sekolah/Madrasah Ma'arif. 

e) Mengakses berbagai beasiswa bagi siswa berprestasi yang tetap menyelamatkan agidah Aswaja: 

Pengembangan sektor pertanian bagi warga NU 

a) Menyiapkan mentor pertanian dari sisi penanaman, pengolahan hasil dan penciptaan pasar, 

b) Memfasilitasi dan mendampingi usaha-usaha rintisan dibidang pertanian warga NU, 

c) Mendorong lahirnya regulasi yang melindungi dan berfihak kepada para petani: 

d) Mengadvokasi petani dan buruh tani dari warga NU: 

e) Mengupayakan adanya jaringan menuju terwujudnya praktek pertanian terpadu. 

Peningkatan layanan kesehatan berstandar NU 

(a) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan Rumah Sakit berstandard NU: 

(b) Membentuk klinik layanan kesehatan berbasis Pondok Pesantren dan MWC NU, 

(c) Menjalin kerjasama dengan berbagai fihak dalam bidang keswehatan dengan prinsip simbiosis 
mutualistis: 

(d) Mensosialisasikan dan mengkampanyekan pola hidup sehat dan higienis. 

Peningkatan kualitas lingkungan hidup 

(a) Meningkatkan kualitas SDM dalam memberikan layanan tanggap bencana dan perubahan iklim, 

(b) Mendorong lahirnya regulasi yang responsif terhadap isu bencana dan perubahan iklim: 

(c) Melakukan upaya-upaya mitigasi untuk menghindarkan masyarakat dari dampak bencana, 

(d) Melakukan sosialisasi dan penguatan masyarakat agar menjadi lebih tangguh dalam menghadapi 
bencana dan perubahan iklim, 

(e) Melakukan advokasi yang berfihak pada keramahan lingkungan. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


Bab 3 Rencana Operasional 


31 Matriks Mata Program 


NO MATA PROGRAM PELAKSANA 
1 Penguatan sistem organisasi dan kelembagaan 
a. Penyusunan SOP (Standard Operational Prosedur) organisasi dilingkungan PCNU Ponorogo: PCNU 
b. Penataan manajemen organisasi berbasis blue ocean dan rumusan 9 (sembilan) nilai keberkahan: PCNU 
C. Penguatan jaringan kerja dengan prinsip simbiosis mutualistis (saling tidak merugikan), PCNU, Semua lembaga 
d. Pemberdayaan aset wagaf dan non wagaf menjadi aset produktif, PCNU, LAZISNU, LPWNU, LPNU, LTM 
e. Pengelolaan zakat, infag dan shodagoh menjadi berdaya guna untuk kesejahteraan warga NU, PCNU, LAZISNU, LBMNU, LTM, LKKNU, 
LPBI 
f. Menjadikan Teknologi Informasi sebagai media perjuangan Aswaja An-Nahdliyyah berwawasan kebangsaan: ASWAJA CENTRE, LTNU, RMI, LTM, 
LDNU, RADIO, LENU 
2 Pengembangan SDM 
a. Ideologisasi dan kaderisasi secara sistematis, masif dan berkelanjutan: PCNU, semua lembaga 
b. Menggali dan mengembangkan potensi SDM dibidang pendidikan unggul: LP Maarif, Litbang, Lakpesdam, RMI, 
LPTNU,LDNU 
C. Menyiapkan SDM handal dibidang layanan kesehatan: PCNU,LKNU, BPPKNU 
d. Pemberdayaan SDM Politik NU menuju khoiro ummah: PCNU 
e. Penyiapan SDM dibidang ekonomi. HPN, LPNU, LP2NU 
3 Penguatan Karakter Aswaja An-Nahdliyyah Berwawasan Kebangsaan 
a. Pendidikan karakter Aswaja An-Nahdliyyah Berwawasan Kebangsaan untuk semua warga NU, SEMUA LEMBAGA 
b. Memfasilitasi lahirnya berbagai komunitas dan media dalam penguatan karakter Aswaja An-Nahdliyyah Berwawasan Kebangsaan: SEMUA LEMBAGA 
C. Mengembangkan strategi dakwah Aswaja: LDNU, ASWAJA CENTRE, LTM, LTN, 
RADIO, KBIH 
d. Penguatan tradisi literasi Aswaja: LDNU, ASWAJA CENTRE, LTM, LTN, 
LITBANG, RMI, LENU 
e. Menyiapkan Da'i Muda Aswaja: LDNU, RMI, LTM, MAARIF, ASWAJA 
CENTER 
4 Pengembangan Layanan Soaial Budaya 


a. Mengembangkan strategi kebudayaan berbasis 9 (sembilan) nilai keberkahan dalam NU: 


LESBUMI, LAKPEDAM, LITBANG, LDNU 


b. Mendorong perlindungan tenaga kerja, buruh, petani dan pedagang kecil, 


LPBHNU, LITBANG, LAKPESDAM, 
SARBUMUSI, LPNU, LP2NU 


C. Mendorong adanya layanan sosial dan kependudukan berbasis kearifan lokal: 


LKKNU, LAKPESDAM, LKNU, LITBANG 


d.  Mengadvokasi warga NU dalam berbagai bidang sosial dan budaya: 


PCNU, LPBHNU, LESBUMI, 
LAKPESDAM, 


e. Peningkatan layanan terhadap masyarakat dalam menghadapi bencana alam. 


LPBI, LAZISNU 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


NO 


MATA PROGRAM 


PELAKSANA 


5 Penguatan sektor Ekonomi jam'iyyah dan jama'ah 
a.  Menumbuh kembangkan ekonomi jam'iyyah dan jama'ah secara terrencana dan berkelanjutan, PCNU, HPN, LPNU, LP2NU, RMI, PKBM 
BH 
b. Memperkuat peran Himpunan Pengusaha Nahdliyyin (HPN) dalam gerakan ekonomi jam'iyyah dan jama'ah, HPN, LPNU 
C. Memfasilitasi terbentuknya Balai Diklat dan tumbuhnya Home Industri dikalangan warga NU berbasis MWC, Ranting dan Pondok PCNU, HPN, LITBANG, 
Pesantren: LAKPESDAM,LPNU, LP2NU, RMI 
d. Membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah berbasis ZIS (Zakat, infag dan shodagoh) dan Koin NU, PCNU, LAZISNU 
e. Ekspansi Badan Usaha milik NU keluar wilayah Ponorogo. LPNU, HPN 
6 Penguatan sektor pendidikan menuju pendidikan unggul, 
a. Penataan struktur dan SDM yang berkualitas ditubuh LP Ma'arif NU, LP MAARIF, LITBANG, LAKPEDAM 
b. Memfasilitasi terbangunnya jaringan antar lembaga pendidikan, baik diinternal maupun eksternal NU guna mewujudkan pendidikan PCNU, LP MAARIF, LITBANG, 
unggul: LAKPESDAM, LPTNU, RMI 
C. Mewujudkan Balai Diklat untuk tenaga kependidikan dikalangan LP Ma'arif NU, PCNU, HPN, LP MAARIF, LITBANG 
d. Memfasilitasi terbentuknya Tim Khusus yang mendesain adanya Passive Income LP Ma'arif NU dan Sekolah/Madrasah Ma'arif, PCNU, LAZISNU, LP MAARIF 
e. Mengakses berbagai beasiswa bagi siswa berprestasi yang tetap menyelamatkan agidah Aswaja: PCNU, LP MAARIF, LPTNU, 
1 Pengembangan sektor pertanian bagi warga NU 
a. Menyiapkan mentor pertanian dari sisi penanaman, pengolahan hasil dan penciptaan pasar, HPN, LPNU, LP2NU 
b. Memfasilitasi dan mendampingi usaha-usaha rintisan dibidang pertanian warga NU) HPN, LPNU, LP2NU 
C. Mendorong lahirnya regulasi yang melindungi dan berfihak kepada para petani: LPBHNU, LPNU, LP2NU, LAKPESDAM 
d.  Mengadvokasi petani dan buruh tani dari warga NU: LPBHNU, SARBUMUSI, LPNU, LP2NU 
e.  Mengupayakan adanya jaringan menuju terwujudnya praktek pertanian terpadu. PCNU, HPN,LPNU, LP2NU, 
LAKPESDAM 
8 Peningkatan layanan kesehatan berstandar NU 
a. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan Rumah Sakit berstandard NU, BPPK, LKNU 
b. Membentuk klinik layanan kesehatan berbasis Pondok Pesantren dan MWC NU: BPPK, LKNU 
C. Menjalin kerjasama dengan berbagai fihak dalam bidang keswehatan dengan prinsip simbiosis mutualistis, PCNU, BPPK, LKNU, KBIH, 
d.  Mensosialisasikan dan mengkampanyekan pola hidup sehat dan higienis, BPPK, LKNU, LP MAARIF, RMI, LKNU, 
LTM, LDNU 
9 Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 
a. Meningkatkan kualitas SDM dalam memberikan layanan tanggap bencana dan perubahan iklim: LPBI, LAZISNU 
b. Mendorong lahirnya regulasi yang responsif terhadap isu bencana dan perubahan iklim: LPBHNU, LPBI 
C. Melakukan upaya-upaya mitigasi untuk menghindarkan masyarakat dari dampak bencana, LPBI, LPBHNU, LAZISNU 
d. Melakukan sosialisasi dan penguatan masyarakat agar menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim: LPBI, LAZISNU 
e. Melakukan advokasi yang berfihak pada keramahan lingkungan: LPBI, LAZISNU, LPBHNU 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 e 


3.2 Matriks Program Pengurus Harian 


No Mata Program Nama Kegiatan Ma Tujuan Sasaran Pembiayaan ea 
1 | Penguatan Sistem Organisasi | Pembangunan Kantor PCNU Terpadu 2019-2024 Membangun sinergisitas Pengurus Swadaya- Lembaga- 
dan Kelembagaan: kerja perangkat organisasi | PCNU swadana lembaga 
Penguatan jaringan kerja dengan dan Banom: Ponorogo PCNU, 
prinsip — simbiosis — mutualistis Membangun sistem Banom 
(saling tidak merugikan) pelayanan administrasi 
terpadu 
2 | Pengembangan SDM: Pendidikan Kader Penggerak NU untuk 2019-2020 Menguatkan idiologi aswaja | Pengurus Swadaya- Lembaga- 
Ideologisasi ' dan kaderisasi | Pengurus NU an-Nahdliyah di kalangan lembaga PCNU | swadana lembaga 
secara sistematis, masif dan pengurus: PCNU, 
berkelanjutan Menjamin pengurus Banom 
memiliki dedikasi dan 
memenuhi ketentuan 
organisasi 
3 | Penguatan Sistem Organisasi | Penyelenggaraan rapat-rapat formal dan non Mingguan, Menjamin terbangun sistem | Pengurus Swadaya- Lembaga- 
dan Kelembagaan: Formal bulanan, tri monitoring dan evaluasi lembaga PCNU | swadana lembaga 
Penataan manajemen wulan, 6 bulan | yang simultan: PCNU, 
organisasi berbasis blue dan tahunan | Membangun keharmonisan Banom 
ocean dan rumusan 9 pengurus 
(sembilan) nilai keberkahan Menjalin sistem koordinasi- 
komunikasi yang efektif 
4 Is.d.a Mengaktifkan lanah syahriyah bagi pengurus Bulanan Menjamin keberlansungan | Pengurus Swadaya- Lembaga- 
PCNU pendanaan PCNU lembaga PCNU | swadana lembaga 
Mendorong loyalitas PCNU, 
pengurus dalam Banom 
berorganisasi 
5 | Penguatan Sistem Organisasi | Pengefektifkan Koordinatorat program dalam Tentatif Mempermudah alur Pengurus Swadaya- Lembaga- 
dan Kelembagaan: rangka huluisasi koordinasii: lembaga PCNU | swadana lembaga 
Penyusunan SOP organisasi Menjamin pengendalian PCNU, 
dilingkungan PCNU program berjalan baik Banom 
6 | Penguatan Karakter | Ngaji rutinan kitab-kitab Karya Hadrotusyeikh Bulanan Menambah pemahaman Pengurus Swadaya- Lembaga 
Aswaja An-Nahdliyyah | KH. Hasyim Asy'ari dasar-dasar pemikiran NU lembaga PCNU | swadana PCNU, 
Berwawasan Kebangsaan Banom 
1 (sda Labelling Masjid, Musholla, Ponpes NU 2019-2020 Memperjelas jati diri NU Pengurus 


dan warganya 


Masjid, Ponpes 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


3.3 Matriks Program Bidang Pengembangan Amaliyah Aswaja 


3.31 Program Kerja Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) 


No Mata Program Nama Kegiatan NN Lan Tujuan Sasaran Pembiayaan | Lembaga Terkait 
A (1. Penguatan sistemorganisasi dan | Pengumpulan arsip | Kondisional Backup — data secara | Seluruh anggota | Swadaya MWC, LBM 
kelembagaan kegiatan LBM menyeluruh LBM Karesidenan, 
2. Penataan managemen organisasi a. Arsip Triwulanan LBM PWNU Jatim 
berbasis blue ocean dan rumusan | b. Arsip Hasil mengikuti 
9 nilai keberkahan BM karesidenan 
C. Arsip hasil mengikuti 
BM PWNU 
B | Penguatan jaringan kerja dengan Konsolidasi antar pengurus | Kondisional Tercapainya kesepakatan Seluruh Anggota | Swadaya LAZISNU 
prinsip simbiosis mutualisme (saling LBM dan 
tidak merugikan) LAZISNU 
BM Triwulanan Tri wulanan Terlaksananya kegiatan Perwakilan MWC, | Swadaya MWC, RMI dan 
PonPes dan Takmir Masjid 
Shohibul Bait 
C | Pemberdayaan asset wagaf dan non Workshop perwakafan Kondisional Memberdayakan dan | Masyarakat Swadaya LPWNU 
wagaf menjadi asset produktif pemahaman Aset wakaf Umum 
Bahtsul Masail Hukum | Triwulanan Memberdayakan dan | Masyarakat Swadaya MWCNU 
wagaf pemahaman Aset wakaf Umum 
D (1. Pengembangan SDM Penguatan — AhlusSunnah | Kondisional Pemahaman secara | Masyarakat Swadaya MWCNU dan 
2. Idiologisasi dan kaderisasi secara | wal Jama'ah mendalam AhlusSunah wal | Umum Lembaga terkait 
sistimatis, massif dan Jama'ah 
berkelanjutan Memberdayakan LBM | Kondisional Terbentuk ahli Bahtsul LBM MWC NU Swadaya MWCNU 
Tingkat MWC Masailtingkat MWC NU 
E 1. Penguatan Karakter Aswaja An | Workshop ASWAJA NU Kondisional Penguatan Karakter Aswaja | Masyarakat Swadaya MWCNU dan 
Nahdliyah berwawasan An Nahdliyah Umum Lembaga 
kebangsaan Pendidikan yang 
2. Penguatan Karakter Aswaja An bernaung di LP 
Nahdliyah berwawasan Ma'arif dan 
kebangsaan untuk warga NU lainnya 
F | Memfasilitasi lahirnya berbagai | Membentuk kajian Kitab | Kondisional Kaderisasi Kader kader yang | Swadaya MWC 


komunitas dan media dalam penguatan 


karakter Aswaja An 
berwawasan kebangsaan 


Nahdliyah 


Kuning di setiap MWC 


berada dimasing 
masing MWC 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 je 


3.3.2 Program Kerja Aswaja Center 


No Mata Program Nama Kegiatan Mes Tujuan Sasaran Pembiayaan Lembaga Terkait 
A | 1. Pendidikan karakter | Pembuatan Buku | September — | Pedoman 1.Seluruh MWC | 10.000 x 1000 | 1. ASBIHUNU 
Aswaja An-Nahdliyyah | Saku Desember2019 | Amaliyah 2. Seluruh 210.000.000 2. HPNU 
Berwawasan Warga NU Banom di 
Kebangsaan untuk Lingkungan 
semua warga NU, NU Ponorogo 
2. Penguatan tradisi 
literasi Aswaja 
B | Memfasilitasi lahirnya | Ideologi Aswaja 1 | 21-22 Maret2020 | Keseragaman | Guru Ma'arif 50 orang x 2 hari x | LP MA'ARIF NU 
berbagai komunitas dan gagasan 40.000 - 4.000.000 
media dalam penguatan tentang 
karakter — Aswaja — An- Amaliyah 
Nahdliyyah — Berwawasan Warga NU 
Kebangsaan 
C | 1. Menyiapkan Da'i Muda | Kader Penggerak | 5-6 September | Keseragaman | IPNU 20 orang x 2 hari x | IPNU 
Aswaja: Muda Aswaja 1 | 2020 gagasan IPPNU 40.000 - 1.600.000 | IPPNU 
2. Mengembangkan (DERMUDA) tentang KMNU KMNU 
strategi dakwah Aswaja Amaliyah 
Warga NU 
Pengajian 8 Desember2020 | Adanya Seluruh Warga | 400.000 x 10 bulan - | LP MA'ARIF NU 
ASWAJA MODEL pemahaman | NU Terdekat 4.000.000 IPNU 
ASWAJA dari IPPNU 
Jamaah NU KMNU 
DERMUDA 
RADIO ASWAJA 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 ena 


3.3.3 Program Kerja Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) 


Waktu 


No Mata Program Nama Kegiatan perak aan Target Tujuan Sasaran Pembiayaan Lembaga Terkait 
A | Penguatan sistem | Pengadaan September2019 | Tersedianya — jadual | Memberikan Masjid, mushola, | Sponsor LTM NU 
organisasi — dan | jadwal waktu waktu sholat selama | informasi tentang | warga Nahdliyin 1. RS. Muslimat 
kelembagaan shalat tahun 2020 satu tahun masuknya — waktu | se-Ponorogo 2. Bintang Swalayan 
sholat 3. BAZNAS 
4. LAZIS-NU 
Penerbitan Oktober 2019 Tersedianya kalender | Memberikan Pengurus — NU | Sponsor LTN NU 
Kalender dan tahun 2020 informasi — tentang | cab. ' Ponorogo 1. RS. Muslimat HPN NU 
Almanak tahun penanggalan dan warga 2. Bintang Swalayan 
2020 masehi / perkiraan | Nahdliyin se- 3. BAZNAS 
awal bulan hijriyah Ponorogo 4. LAZIS-NU 
Pengadaan Maret 2020 Tersedianya — jadwal | Memberikan Masjid, Mushola, | Swadaya dan sponsor LTM NU 
Jadwal Imsakiyah waktu shalat selama | informasi tentang | warga Nahdliyin LD NU 
(WIB dan Istiwa”) satu tahun masuknya — waktu | se-Ponorogo 
shalat 
B | Pengembangan Pelatihan — dan | 25-26 Desember | Terciptanya kader | Penguasaan teori | Santri, Akademisi | Swadaya dan sponsor LBM NU 
SDM Observasi 2019 falakiyah dan praktik dan kader MWC 
Gerhana 
Matahari Parsial 
Penelitian Fajar | Juni 2020 Mendapatkan data | Memberikan Seluruh pengurus | swadaya Koordinator bidang 
Shadig dan perkiraan fajar shodig | kepastian tentang | LFNU Lembaga 
Rukyat Hilal ketinggian matahari BHR Kemenag Ponorogo 
Gabla Syurug saat shubuh 
C | Penguatan Anjang sana | Setiap 2 bulan Terjalinnya Tersampaikannya Seluruh pengurus | swadaya Koordinator bidang 
Karakter Aswaja | antar pengurus silaturrahim antar | informasi — terbaru | LFNU Lembaga 
An-Nahdliyyah pengurus tentang falakiyah 
Berwawasan 
Kebangsaan 
Memberikan 1. Maret2020 | Tersampaikannya memberikan warga nahdliyin | Swadaya dan sponsor LBM NU 
Informasi tentang | 2. April 2020 informasi — perkiraan | informasi perkiraan | se-ponorogo LD NU 
perkiraan Awal | 3. Juni 2020 awal Ramadan, | awal Ramadlan, 
Ramadan, Syawal dan Zulhijjah Syawal dan Zulhijjah 
Syawal,Zul Hijjah 
Rukyatul Hilal | 1. April 2020 Terselenggaranya Mendapatkan hilal | Pengurus LFNU | Swadaya dan sponsor LBM NU 
Awal Ramadan, | 2. Mei 2020 rukyatul hilal — dan | sebagai acuan | dan warga LD NU 
Syawal dan Zul | 3. Juli 2020 tersampaikannya hasil | penetapan awal | nahdliyin BHR Kemenag Ponorogo 
Hijjah rukyatul hilal kepada | bulan Ramadan, 


stakeholderIPWNU 


Syawal dan Zulhijjah 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


3.4 Matriks Program Bidang Pengembanan Sumber Daya Manusia (SDM) 
3.4.1 Program Kerja Lembaga Pendidikan Ma'arfi Nahdlatul Ulama (LP Maarif NU) 


No Mata Program Nama Kegiatan NE He Tujuan Sasaran Pembiayaan Hai 
1 Penguatan sektor | Bidang Kurikulum dan Pembelajan Awal semester | 1. Mewujudkan Standar Tenaga Swadaya, Sekolah/ 
pendidikan menuju | 1. Sosialisasi Standar Pendidikan setiap tahun Pendidikan LP Ma'arif NU pendidik swadana madrasah di 
pendidikan unggul: LP Ma'arif NU pelajaran 2. Mewujukan standarisasi Sekolah/ lingkungan LP 
Penataan struktur dan | 2. Mengembangkan kurikulum kurikulum ASWAJA i TA 
SDM yang berkualitas ASWAJA 3. Meningkatan pemahaman Haa : aa Sala bang 
ditubuh LP Ma'arif NU 3. Pengembangan Kurikulum 2013 terhadap Kurikulum 2013 Maarif Cab 
dan implementasinya. dan implementasinya Ta sabang 
Ponorogo 
2 Pengembangan SDM: | Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan | Akhir 1. Meningkatkan mutu | s.d.a s.d.a s.d.a 
Menggali dan | 1. Pembinaan mutu | semester Sekolah/Madrasah 
mengembangkan Sekolah/Madrasah setiap tahun 2. Meningkatkan status 
potensi SDM dibidang | 2. Pendampingan peningkatan pelajaran Akreditasi 
pendidikan unggul status Akreditasi Sekolah/Madrasah 
Sekolah/Madrasah 
3 s.d.a Bidang Kelembagaan dan SDM Satu kali 1. Menjamin Peraturan dan | s.d.a s.d.a s.d.a 
1. Sosialisasi Peraturan dan dalam tahun Pedoman Kerja LP Ma'arif 
Pedoman Kerja LP Ma'arif NU pelajaran NU dapat dijalankan 
2. Restrukturisasi Badan Pelaksana berjalan 2. Memberdayakan Badan 
Penyelenggaraan Pendidikan Pelaksana 
Maarif Nahdlatul Ulama Penyelenggaraan 
(BP3MNU) pada masing-masing Pendidikan Maarif Nahdlatul 
satuan pendidikan sesuai Ulama (BP3MNU) pada 
pedoman LP Ma'arif NU masing-masing satuan 
3. Pendampingan Kompetensi pendidikan sesuai pedoman 
Kepala Sekolah/Madrasah dan LP Ma'arif NU 
Calon Kepala Sekolah/Madrasah 3. Meningkatkan Kompetensi 
LP Ma'arif NU Kepala Sekolah/Madrasah 
4. Pembinaan profesionalitas guru dan Calon Kepala 


Sekolah/Madrasah LP Ma'arif NU 


Sekolah/Madrasah LP 
Ma'arif NU 


. Meningkatkan 


profesionalitas guru 
Sekolah/Madrasah LP 
Ma'arif NU 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


dilingkungan LP Ma'arif NU 


dilingkungan LP Ma'arif NU 


. . : Lem 
No Mata Program Nama Kegiatan ea Tujuan Sasaran Pembiayaan sa 
4 Penguatan sektor | Bidang Pembiayaan dan Aset Tahun Menjamin akuntabilitas | s.d.a s.d.a s.d.a 
pendidikan menuju | 1. Penataan Aset pada seluruh pelajaran aset pada seluruh satuan 
pendidikan unggul: satuan pendidikan LP Ma'arif NU | berjalan pendidikan LP Ma'arif NU 
Memfasilitasi 2. Penggalangan dana dari semua . Menjamin ketersediaan 
terbentuknya Tim satuan pendidikan dilingkungan Dana Abadi untuk 
Khusus yang LP Ma'arif NU Cabang Ponorogo keberlangsungan 
mendesain adanya untuk Dana Abadi operasional lembaga 
Passive Income LP 3. Tranparansi pengelolaan . Menjamin efektifitas dan 
Maarif NU dan keuangan efisiensi pengelolaan 
Sekolah/Madrasah keuangan 
Maarif 
5 Pengembangan SDM: Bidang Kepramukaan s.d.a . Meningkatkan kemampuan | s.d.a s.d.a s.d.a 
Menggali dan | 1. Pembinaan kapasitas Pembina Pembina Pramuka 
mengembangkan Pramuka . Meningkatkan prestasi 
potensi SDM dibidang | 2. Pembinaan prestasi pramuka pramuka sako Ma'arif NU 
pendidikan unggul sako Ma'arif NU Ponorogo. Ponorogo. 
6 s.d.a Bidang Kaderisasi s.d.a Mengoptimalkan s.d.a s.d.a s.d.a 
1. Restrukturisasi OSIS dengan pembinaan keorganisasian 
IPNU-IPPNU disemua setuan melalui IPNU-IPPNU 
pendidikan LP Ma'arif NU disemua setuan pendidikan 
2. Pengkaderan secara terstruktur LP Ma'arif NU 
dan berjenjang di semua Mewujudkan sistem 
komisariat IPNU-IPPNU pada kaderisasi secara 
satuan pendidikan. terstruktur dan berjenjang 
di semua komisariat IPNU- 
IPPNU 
1 Penguatan sistem | Bidang Teknologi Informasi s.d.a Membangun — komunikasi | s.d.a s.d.a s.d.a 
organisasi dan (1. Membuat Web resmi LP Ma'arif yang sistematisdi LP 
kelembagaan: NU Cabang Ponorogo Ma'arif NU 
Menjadikan — Teknologi (2. Digitalisasi profil Mewujudkan database 
Informasi sebagai media sekolah/madrasah dilingkungan sekolah/madrasah 
perjuangan Aswaja An- LP Ma'arif NU Cabang Ponorogo dilingkungan LP Ma'arif NU 
Nahdliyyah berwawasan dalam tampilan Web Mewujudkan databaser 
kebangsaan 3. Digitalisasi data tenaga pendidik tenaga — pendidik — dan 
dan tenaga — kependidikan tenaga kependidikan 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


3.4.2 Program Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) 


: Waktu : ! 
Mata program Program Kegiatan Pelaksanaan Tujuan Sasaran Pembiayaan | Lembaga terkait 
I. BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENJAMINAN MUTU 
Penguatan sektor | 1. KonsolidasiOrganisasi: | Setiap Trubulan Terjalinnya hubungan yang | Pengurus LPTNU Menyesuaikan PCNU 
pendidikan menuju Rapat kerja, Rapat | Setiap diperlukan oleh | harmonis antara perguruan LP Maarif NU 
pendidikan unggu pengurus harian, rapat | NU tinggi NU dengan pengurus RMI NU 
pengurus lengkap, rapat | Setiapada undangan | NU di semua tingkatan LPTNU Wilayah 
dengan lembaga NU serta warga NU pada LPTNU Pusat 
lainnya, rapat dengan umumnya 
pengurus NU Terjalinnya hubungan 
dengan LPTNU Tingkat 
Wilayah dan Pusat. 
2. Pendampingan penjaminan | Tiap semester sekali Peningkatan mutu Pengelola PTNU di | Menyesuaikan PCNU 
mutu :perguruan tinggi: Perguruan Tinggi NU Ponorogo Kopertais IV 
a. Seminar sesuai dengan SNPT Kopertis VII 
b. Workshop BAN PT 
c. Diklat 
3. Merintis PT Tahun 2020 Berdirinya Perguruan | Pimpinan PCNU dan | Menyesuaikan Kopertis VII 
langsungdibawah BPNU: | Tahun 2022 Tinggi yang langsung | PBNU Kemenriset Dikti 
a. STIE dibawah Badan PBNU 
b. STTK Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama 
Memfasilitasi Il. BIDANG KERJASAMA DAN JARINGAN 
terbangunnya — jaringan 
antar lembaga pendidikan, | 1. Kerjasama dengan Setiap awal tahun | Mendapatkan bantuan | Pengelola PTNU dan | Menyesuaikan Pemerintah 
baik diinternal maupun lembaga pemerintah takwim operasional maupun | lembaga pemerintah Kabupaten, 
eksternal — NU guna sarpras — untuk — PTNU Provinsi dan Pusat 
mewujudkan — pendidikan Kabupaten Ponorogo. 
unggul: 
2. Kerjasama dengan Setiap awal tahun | Meningkatkan mutu Tri | Dosen di PTNU Menyesuaikan Perusahaan yang 
lembaga swasta akademik Dharma Perguruan Tinggi peduli — terhadap 
NU PTNU 
3. Kerjasama dengan Setiap awal tahun | Meningkatkan jaringan | Dosen/Karyawan yang | Menyesuaikan PT Telkom 
Telekomunikasi takwim SIAKAD bagi PTNU bekerja pada bidang ini 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


Mata program : Waktu ! Sasaran Pembiayaan Lembaga 
Program Kegiatan Pelaksanaan Tujuan terkait 
II. BIDANG PENGEMBANGAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA 
Menggali dan 1. Mengusahakan beasiswa studi lanjut bagi dosen Setiap awal | Meningkatnya mutu | Dosen, Menyesuaikan | Lembaga 
mengembangkan potensi karyawan dibawah PTNU tahun akademik | para dosen dan | Karyawan (NGO) 
SDM dibidang pendidikan tenaga PTNU penyalur 
unggul kependidikan — di beasiswa 
PTNU 
2. Menyelenggarakan short course 
a. metodologi pembelajaran di PT Setiap awal | Meningkatkan mutu | Dosen dan | Menyesuaikan | PT N, PTS dan 
b. metodologi penelitian tahun akademik | dosen dan karya | Karyawan PTKIN — yang 
C. metodologi Pengabdian pada Masyarakat ilmiahnya. PTNU sudah menjalin 
d.  Academik Writing kerjasama 
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa: 
a. Pelatihan metodologi penelitian 
b. Pekan seni dan olahraga mahasiswa Setiap akhir | Meningkatkan mutu | Mahasiswa Menyesuaikan | Litbang NU 
Cc. Lomba Keagamaan tahun akademik | mahasiswa PTNU 
dibidang penelitian Menyesuaikan | Seniman NU 
Setiap liburan | Meningkatkan Mahasiswa Perkumpulan 
semester prestasi non | PTNU Menyesuaikan | Olahraga 
akademik Pondok 
Setiap liburan | mahasiswa Mahasiswaa Pesantren 
akhir tahun Meningkatkan mutu | PTNU 
keberagamaan 
mahasiswa 
IV. BIDANG PENGUATAN KARAKTER ASWAJA 
Memfasilitasi lahirnya 1. Menyelenggarakan Istighotsah Setiap awal | Membiasakan Mahasiswa, Menyesuaikan | Syuriyah 
berbagai komunitas dan tahun akademik | berdzikir dan | dosen dan Pesantren 
media dalam penguatan bersholawat . karyawan 
karakter Aswaja An- PTNU 
Nahdliyyah Berwawasan 2. Sarasehan Aswaja Setiap Harlah | Mendiskusikan hal- | Mahasiswa, Menyesuaikan | Syuriyah 
Kebangsaan NU hal yang terkait | dosen dan Pesantren 
dengan aswaja karyawan 
PTNU 
3. Mengembangkan seni budaya ala NU Setiap — Harlah | Menyalurkan bakat | Mahasiswa, Menyesuaikan | Sanggar seni 
NU seni yang sejalan | dosen dan 
dengan visi NU karyawan 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


3.4.3 Program Kerja Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) 


No Mata Program Nama Kegiatan Ne sin Tujuan Sasaran Pembiayaan pang 
1 | Penguatan sektor A. Pemberdayaan ekonomi 2020 Menguatkan Penyelenggara | Swadaya, PCNU, HPN, 
Ekonomi jam'iyyah pesantren Ekonomi Pondok swadana MWC NU 
dan jama'ah: 1. Pendirian badan usaha RMI jam'iyyah dan | Pesantren 
Menumbuh NU kabupaten Ponorogo. jama'ah untuk | anggota RMI NU 
kembangkan 2. Pendampingan sumber daya menumbuh 
ekonomi jam'iyyah pesantren dengan pelatihan kembangkan 
dan jama'ah secara ekonomi masyarakat ekonomi 
terrencana dan pesantren jam'iyyah dan 
berkelanjutan 3. Meluncurkan NU-Jek jama'ah secara 
4. Mengkoordinasikan Pondok terrencana dan 
Pesantren dalam bidang berkelanjutan 
peternakan dan pertanian 
2 | Penguatan sistem B. Bidang pemberdayaan | Rutin bulanan Menguatkan Penyelenggara | Swadaya, PCNU, HPN, 
organisasi dan kelembagaan pesantren sistem Pondok swadana MWC NU 
kelembagaan: 1. Mengadakan program organisasi dan | Pesantren 
Penguatan jaringan Silaturahim dengan Pondok kelembagaan — | anggota RMI NU 
kerja dengan prinsip Pesantren dalam rangka 
simbiosis mutualistis 2. Mengkoordinasikan Pondok membangun 
(saling tidak Pesantren untuk jaringan kerja 
merugikan) bersilaturahim dengan dengan prinsip 
masyarakat, berbentuk simbiosis 
Pendampingan —— ubudiyah mutualistis 
nahdliyin khususnya daerah (saling tidak 
terpencil merugikan) 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


3.4.4 Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan Nahdlatul Ulama (Litbang NU) 


No Mata Program Nama Kegiatan Pee Tujuan Sasaran Pembiayaan Lembaga Terkait 
1 | Penguatan Karakter Aswaja An- Penulisan buku 2019-2020 Membangun tradiri literasi Pengururus Litbang Swadaya, PC ISNU 
Nahdliyyah Berwawasan Kebangsaan: sejarah NU untuk menguatkan karakter | PCNU swadana 
Menguatkan trarisi literasi Ponorogo aswaja an-Nahdliyah 
2 | Sd. Penulisan buku | s.d.a s.d.a Pengururus Litbang Swadaya, 
pemikiran dan PCNU, swadana PC ISNU 
kajian keislaman 
3 | Memfasilitasi lahirnya berbagai komunitas | Ngaji “Sabtu” Rutin setiap Menciptakan komunitas dan | Pengururus Litbang Swadaya, 
dan media dalam penguatan karakter Sabtu media dalam penguatan PCNU, aktivis NU swadana 
Aswaja An-Nahdliyyah Berwawasan karakter Aswaja An- PC ISNU 
Kebangsaan Nahdliyyah Berwawasan 
Kebangsaan 
4 (sda Penerbitan media s.d.a s.d.a Pengururus Litbang Swadaya, PC ISNU 
Nyabtu.com PCNU, warga NU swadana 
3.4.5 Program Kerja Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) 
No Mata Program Nama Kegiatan Yasa Tujuan Sasaran | Pembiayaan | Lembaga Terkait 
Pelaksanaan 
1 | Penguatan karakter aswaja Membuat Portal | Bulan - Untuk Menampung Jurnal Kajian Akademisi 1000.0000.- LPTNU:LP MA'ARIF: 
berwawasan kebangsaan: Online Untuk | Nopember s/d Ilmiah para akademisi muda LITBANG 
Penguatan tradisi literasi Aswaja Menampung Jumal | desember2019 | « Menambah referensi Ilmiah berbasis Penulis, ISNU:PERGUNU:RMI 
Kajian Ilmiah online baik wacana ke- NU-an peneliti BANOM DAN MWC 
maupun ilmu pengetahuan umum muda NU 
2 | Penguatan karakter aswaja Membuat — forum | Bulan Januari | « Menumbuh kembangakan idelogi MWC NU Menyesuaikan | MWC NU 
berwawasan kebangsaan: kajian rutin | Desember aswaja melalaui kajian ASWAJA SENTER 
Memfasilitasi lahirnya berbagai (anjangsana) di | 2019 «& dan membaca situasi tantanatangan LITBANG 
komunitas dan media dalam lingkup MWC serta permasalahan dilingkup wilayah 
penguatan karakter Aswaja An- MWC serta solusinya 
Nahdliyyah Berwawasan » Menjalin dan mempererat tali 
Kebangsaan, silaturrahmi 
3 | Penguatan sistem organisasi dan Mengadakan 2020 - Pengembangan SDM berbaisi digital Guru Menyesuaikan | LP MA'ARIF 
kelembagaan: Workshop - Pengembangan Interprener MWC NU MWC NU 
Menjadikan Teknologi Informasi pengembangan - Pemberdayaan masyarakat dibidang 
sebagai media perjuangan Aswaja SDM berbasis digital 
berwawasan kebangsaan digital 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


3.5 Matriks Program Bidang Pengembangan Ekonomi Warga 
3.5.1 Program Kerja Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) -PT. Karya Bintang Sembilan 


No Mata Program Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tujuan Sasaran Pembiayaan Lembaga Terkait 
1 | Penguatan sektor EDUKASI 
Ekonomi jam'iyyah dan | KEWIRAUSAHAAN 
jama'ah: a. NGAJI BONDHO Sabtu, 9 nopember Menjaring para kader NU Kader MWC NU / Swadaya, LPNU 
Memfasilitasi Bentuk kegiatan | 2019 yang memiliki jiwa Banom (usia 17 - swadana 
terbentuknya Balai Turba ke masing -— | 8 desember 2019 kewirausahaan. 25 Tahun) 
Diklat dan tumbuhnya masing MWC Terbukanya mindset 
Home Industri mengadakan wirausaha dalam diri kader Pengusaha UMKM 
dikalangan warga NU kumpulan kader- NU sehingga akan muncul Nahdliyin 
berbasis MWC, Ranting kader NU yang sikap mandiri 
dan Pondok Pesantren memiliki jiwa bisnis Membangkitkan semangat 
atau sudah kewirausahaan bagi kader- 
menjalankan bisnis. kader NU masa kini 
b. UMKM JAYA Ahad, 8 Desember 2019 Pemasaran produk dengan Swadaya, LPNU 
Bentuk kegiatan branding yang menarik swadana 
terjun ke pelaku sehingga bernilai jual tinggi 
UMKM dan Membantu meningkatkan 
mengajak penjualan produk UMKM 
bekerjasama untuk Pemasaran produk di Bintang 
Swalayan 
2 | Penguatan sektor PENGADAAN ATRIBUT | 1 Fabruari 2020 Membuat toko distro NU yang | Seluruh warga Swadaya, LPNU 
Ekonomi jam'iyyah dan | NAHDLATUL ULAMA menjual atribut seperti jas, nahdliyin swadana 
jama'ah: baju, kaos, batik, sarung, 
Menumbuh songkok, jilbab dll 
kembangkan ekonomi Bekerjasama dengan lembaga 
jam'iyyah dan jama'ah usaha BANOM dalam 
secara terrencana dan penjualan atribut NU 
berkelanjutan PENGELOLLAN Simultan Menghimpun potensi ekonomi | s.d.a s.d.a s.d.a 
BINTANG SWALAYAN warga NU berbasis keumatan 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


3.5.2 Program Kerja Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU) 


4 No Mata Program Nama Kegiatan | Waktu Pelaksanaan Tujuan Sasaran Pembiayaan Pa 
Mengadvokasi petani Ngaji Tani 3 musim dalam 1 | Menanamkan ideologi islam | 21 MWC NU se | Swadaya, LPPNU 
1 dan buruh tani dari tahun nusantara di kalangan petani | Ponorogo swadana 
warga NU 
Menyiapkan mentor Diklat Packing | 1 Fabruari 2020 Meningkatkan kwalitas atau | Muslimat, Swadaya, LPPNU 
pertanian dari sisi Hasil Bumi daya tarik produk Fatayat, IPPNU, | swadana 
2 penanaman, (UMKM) santri ponpes 
pengolahan hasil dan 
penciptaan pasar 
Memfasilitasi dan Pengadaan Menciptakan produksi bahan | Petani — Binaan | Swadaya, LPPNU 
3 mendampingi usaha- Produksi Hasil pangan atau sembako | LPPNU swadana 
usaha rintisan dibidang | Pertanian berbasis keumatan 
pertanian warga NU 
3.5.3 Program Kerja Himpunan Pengusaha Nadliyin (HPN) 
No Mata Program Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tujuan Sasaran Pembiayaan Pa 
1 Penyiapan SDM dibidang Penbentukan 4 bulan, Mulai bulan Menumbuhkembangkan Pengusaha — dan | Swadaya, HPN, LPNU 
ekonomi. Pengurus HPN | Nopember 2019 s/d ekonomi jam'iyah dan Pelaku UMKM swadana 
sampai tingkat | Februari 2020 jama'ah secara terencana Ponorogo 
Kecamatan. dan dan berkelanjutan 
Pelaksanaan . 
2 Ideologisasi dan kaderisasi | PKPNU HPN di | Bulan Maret 2020 Menguatkan kaderisasi HPN | Pengurus HPN | Swadaya, HPN, LPNU 
secara sistematis, masif dan | tingkat Kecamatan Kecamatan swadana 
berkelanjutan 
3 Menyiapkan mentor Memberikan — diklat | 4 Bulan mulai Januari .Demi Peningkatan SDM dan | Seluruh warga | Swadaya, HPN, LPNU 
pertanian dari sisi Kewirausahaan demi | 2020 s/d Mei 2020 kesejahteraan ekonomi dan | nahdliyin swadana 
penanaman, pengolahan mendorong lembaga usaha . 
hasil dan penciptaan pasar | berkembangnya 
UMKM. 
4 Memperkuat peran Mendukung Program | Tentatif Membantu PCNU untuk Pengurus HPN Swadaya, HPN, LPNU 
Himpunan Pengusaha Fundrishing PCNU menopang pembiayaan swadana 


Nahdliyyin (HPN) dalam 
gerakan ekonomi jam'iyyah 


program kerja 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


3.5.3Program Kerja BPPK NU (RSUMuslimat) 


Lembaga 


No Mata Program Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tujuan Sasaran Pembiayaan Terkait 
1 | Meningkatkan kualitas Pembangunan November 2019 Menjamin ketersediaan Pengurus Swadaya, PCNU 
layanan kesehatan Gedung baru RSU sarana dan prasarana swadana 
Rumah Sakit Muslimat. (Target 5 layanan RSU Muslimat yang 
berstandard NU lantai) memenuhi standar akreditasi 
2 Pembangunan Oktober 2019 Pengurus Swadaya, PCNU 
rumah bpk Priyo swadana 
sebagai Kompensasi 
pelebaran akses 
jalan ke RSU 
Muslimat 
3.5.4Program Kerja Inernet Marketing Nahdlatul Ulama (IMNU) 
Na Mata Program Nama Kegiatan Me san Tujuan Sasaran Pembiayaan pb 
1 | Menjadikan Teknologi | - Sosialisasi RS Februari 2020 Memberdayakan potensi | Warganahdliyin | Swadaya, Rs muslimat 
Informasi sebagai Muslimat NU Melalui aktivis NU di bidang IT swadana 
media perjuangan Media Internet untuk memperkuat 
Aswaja An-Nahdliyyah penyebaran informasi 
berwawasan tentang potensi ekonomi 
kebangsaan jam'iyyah dan jamaah 
2 - Sosialisasi Bintang Mei 2020 s.d.a Warga nahdliyin | Swadaya, Bintang 
Swalayan Melalui swadana Swalayan 
Media Internet 
3 - Sosialisasi Produk Agustus 2020 s.d.a Warga nahdliyin | Swadaya, LP2NU 
Warga NU Melalui swadana 
Media Internet 
4 - Diklat Internet November 2020 s.d.a Warga nahdliyin | Swadaya, HPN 
Marketing swadana 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


3.6 Matriks Program Bidang Dakwah Dan Hubungan Masyarakat 
3.6.1 Program Kerja Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) 


No Mata Program NamaKegiatan Waktu Pelaksanaan Tujuan Sasaran Pembiayaan LembagaTerkait 
" Penguatan sistem organisasi 
dan kelembagaan 
Menjadikan Teknologi | Pembuatan akun medsos | Awal bulan Pusat informasi kegiatan LDNU Jamaah Nahdliyin dan | 500.000,- Radio, LTNU 
Informasi — sebagai — media | LDNU Umum 
perjuangan — Aswaja — An- | Mengisi pengajian via radio Pertengahan semester Mengisi acara releigi pada | Umum Radio, LTNU 
Nahdliyyah berwawasan segmen pendengar radio 
kebangsaan 
2 | Penguatan Karakter Aswaja 
An-Nahdliyyah — Berwawasan 
Kebangsaan 
Memfasilitasi lahirnya berbagai | Pengajian Rutin lapanan Setiap Ahad Pon Pagi | Mejadikan Masjid NU sebagai | Jamaah Nahdliyin dan | 15.000.000,- x 20 | LTMNU, KBIH, 
komunitas dan media dalam pukuluk 05.30 - 07.30 Sentral Dakwah Umum z3 300.000.000 Radio 
penguatan karakter Aswaja An- Tempat : Masjid NU 
Nahdliyyah Berwawasan | Konsolidasi bersama MWC | Awal tahun pertama Pembinaan dan menghidupkan | MWC Dan ranting NU 2.000.000,- MWC NU 
Kebangsaan (LDNU) majlis taklim di tingkat ranting 
Ziaroh Auliya Akir tahun Pengutan amaliyah dan tradisi | Jamaah Nahdliyin dan | 10.000.000x 2 - | LTM, KBIH 
NU Umum 20.000.000, - 
Mengembangkan strategi | Inventarisir Dai dan Daiyah Awal tahun pertama Menggali dan mengkooardinir | Tokoh-Tokoh NU | 1.000.000,- LDNU Tingkat 
dakwah Aswaja: potensi dai se-Ponorogo struktural maupun MWC 
Kultural 
Penguatan pemahaman fikih | Setiap bulan Penguatan pemahaman Warga | Majlis taklim di semua | 2.000.000,- LTM 
(ubudiyah) dan akidah (Tauhid) NU terhadap ajaran Islam | tingkatan secara berkala 
menurut faham Ahlussunnah Wal 
jamaah, agar tidak menyimpang 
dari faham aswaja an nahdliyah 
Safari Ramadhan Bulan puasa Penguatan  amaliyah  ahlus | Masjid di lingkungan | 15.000.000,- LTM, KBIH, Radio 
sunnah wal jamaah warga NU 
Publikasi & Produksi dakwah Tahun ke 2 Syiar para Dai melalui media | Masyarakat umaum dan | 1.000.000,- LTNU,Radio 
cetak maupun elektronik | nitizen 
(medsos) 
Penguatan tradisi literasi | Penyusunan Khotbah pada | Hari Raya Menyelaraskan — isi — konten | Imam masjid di wilayah | 500.000,- ITM KBIH,Radio 
Aswaja hari raya khotbah warga NU 
Penyusunan panduan dakwah | Pertengahsn tahun | Menyamakan pemahaman dan | Dai dan daiyah 2.000.000,- Aswaja 
ala ahlus sunnah wal jamaah pertama penyampainan materi Centre,LTM,KBIH 
ahlussunnah pada masyarakat 
Menyiapkan dai muda Dikalt Dai Daiyah Awal tahun ke 2 Mencetak kader Dai Aswaja Alumni Pesantren | 5.000.000,- LTM, RMI, 
(Mahasiswa 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


3.6.2 Program Kerja Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU) 


No Mata Program Nama Kegiatan KA san Tujuan Sasaran Pembiayaan Pi 
1 Penguatan sistem organisasi dan | Sambang Masjid : 2019-2020 Mewujudkan manajemen masjid Masjid/Mushola NU | Rp. 105.000.000,- | LDNU, 
kelembagaan: a. Pelatihan manajemen NU yang memenuhi standar idarah, | yang berada di tingkat LWPNU, 
Penataan manajemen organisasi masjid imarah dan riayah sesuai aturan MWC NU, setiap LPBHNU, 
berbasis blue ocean dan rumusan | b. Pembuatan SK Ta'mir pemerintah. MWC NU sebanyak MWC NU, 
9 (sembilan) nilai keberkahan c. Pembuatan SK Lazis 10 masjid/mushola PRNU 
d. Labelisasi 
Masjid/Mushola 
2 Memfasilitasi lahirnya berbagai | Pemilihan Masjid '” NU | 2021 Memberikan penghargaan kepada | Masjid-masjid NU Rp.15.000.000,- | LDNU, 
komunitas dan media dalam | Percontohan masjid (ta'mir) atas peranannya LWPNU, MWC 
penguatan karakter Aswaja An- dalam melaksanakan manajemen NU, PRNU 
Nahdliyyah Berwawasan masjid dan kemakmuranya 
Kebangsaan 
3.6.3 Program Kerja KBIH AL-Nahdliyah - ASBIHU 
: Waktu Pelaksanaan 
No Mata Program Sub Mata Program Kegiatan Bulanan Temuan Tahunan Keterangan 
1 Penguatan Sistem | 1. Penataan Manajemen organisasi 1. Sosialisasi dan 1. Melalui berbagai media : Secara 
Organisasi dan berbasis bkue ocean dan rumusan recruitmen jamaah langsung, Radio, TV, Media Cetak, 
Kelembagaan Sembilan (Sembilan) nilai keberkahan Haji / Umroh Ormas keagamaan, Internet 
2. Penguatan Jaringan kerja dengan prinsip | 2. Pendaftaran Haji N SI 2. Dikantor Asbihunu, Dirumah / 
symbiosis mutualistis (Saling tidak dan Umroh ditempat pengurus dan marketing, 
merugikan) 3. Pengurusan Paspor N N ditempat rekanan 
4. Pengurusan N s| 3. Kerjasama dengan imigrasi 
Rekomendasi dan 4. Kemenag, dukcapil, Pengadilan 
Administrasi agama 
2 Pengembangan Idiologi dan kaderisasi secara sistematis, | Pembentukan pertemuan N N| Koordinasi melekat semua jama'ah 
SDM massif dan berkelanjutan rutin jama'ah umroh umroh dan pengurus 
3 Penguatan karakter | 1. Pendidikan karakter aswaja an 1. Manasik Haji/ umroh N N| 1. Teori maupun praktek 
aswaja an-nadliyah nahdliyah berwawasan ke bangsaan 2.  Anjangsana dan 2. Dirumah alumni umroh secara 
berwawasan untuk semua warga NU pertemuan rutin N N bergilir 
kebangsaan untuk | 2. Memfasilitasi lahirnya berbagai 3. Pertemuan akbar 3. Semua alumni umroh dan haji 
semua warga NU komunitas dan media dalam penguatan s| 
karakter aswaja an nahdliyah 
berwawasan kebangsaan 
3. Pengembangan dakwah strategi aswaja 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


3.7 Matriks Program Bidang Informasi dan Komonikasi (INFOKOM) 


3.7.1 Program Kerja Lembaga Ta'lif wa an-Nasyr Nahdlatul Ulama (LTNNU) 


No Mata Program Nama Kegiatan NE ba Tujuan Sasaran Pembiayaan pdrng 

1 | Penguatan sistem | Peningkatan September 2019 Pengurus LTN NU, MWC NU dan Pengurus harian di | Laziznu PCNU dan 
organisasi dan | pemahaman Ranting NU memahami AD/ART tingkat MWC dan | Ponorogo semua lembaga 
kelembagaan: pengurus — terhadap Nahdlatul Ulama Ranting NU 
Penguatan — jaringan | AD/ART —— Nahdlatul Pengurus LTN NU MWC NU dan Ranting 
kerja dengan prinsip | Ulama dan tanggung NU memahami tugas pokok dan fungsi 
simbiosis — mutualisme | jawab LTN-NU LTN NU 
atau tidak — saling Pengurus LTN NU MWC NU dan Ranting 
merugikan NU memahami tanggung jawab LTN NU 

2 | Penguatan sistem | Pembuatan — media | Juli 2019 Sebagai media informasi LTN NU pada Semua pengurus | Laziznu ASWAJA 
organisasi dan | sosial Facebook, khususnya dan PCNU Ponorogo pada PCNU dan lembaga | Ponorogo CENTRE, LTNU, 
kelembagaan : Instagram, — Twitter, umumnya khususnya dan RMI, LTM, 
Menjadikan — teknologi | Channel Youtube dan Sebagai media dakwah berbasis digital warga masyarakat LDNU, RADIO, 
informasi sebagai | Website atas nama berlandaskan aswaja an nahdliyah bagi umumnya LFNU 
media perjuangan | LTN NU dan masyarakat 
Aswaja An nahdliyah | Pengelolaan media 
berwawasan informasi milik PCNU 
kebangsaan yang telah tersedia 

terlebih dahulu. 

3 | Pengembangan Penguatan dan | September 2019 Untuk memperkuat ideologi aswaja An Pengurus — harian | Laziznu PCNU dan 
Sumber Daya | perluasan jaringan nahdliyah lembaga, lajnah dan | Ponorogo semua lembaga 
Masyarakat : kerjasama antar Untuk memperkuat sistem kaderisasi banom 
Ideologisasi dan | lembaga, lajnah dan 
kaderisasi secara | banom NU. 
sistematis, masif dan 
berkelanjutan 

4 | Penguatan karakter | Penulisan dan | September 2019 Terbitnya buku-buku yang berfaham 1. Pengurus Laziznu PCNU dan 
Aswaja An-Nahdliyah | penerbitan buku, Aswaja An-nahdliyah harian PCNU | Ponorogo semua lembaga 
berwawasan buletin, khutbah Terbitnya buletin yang berfaham Aswaja (donatur) 
kebangsaan : Jumat yang An nahdliyah 2. Ta'mir 
Pendidikan — karakter | berprinsip akidah Tersedianya khutbah jumat yang 3. masjid 
aswaja An Nahdliyah | Ahlussunnah Wal berfaham Aswaja An-nahdliyah 4.  Sekolah- 
berwawasan Jamaah An- sekolah 
kebangsaan untuk | Nahdliyah 5. Masyarakat 
semua warga NU umum 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


Ng Mata Program Nama Kegiatan Pa Tujuan Sasaran Pembiayaan png 

5 I Penguatan — karakter | Pembuatan — media | September 2019 Untuk memperkuat ideologi aswaja An Pengurus — harian | Laziznu PCNU dan 
Aswaja  An-Nahdliyah | sosial Facebook, nahdliyah lembaga, lajnah dan | Ponorogo semua lembaga 
berwawasan Instagram, — Twitter, Untuk memperkuat sistem kaderisasi banom 
kebangsaan : Channel Youtube dan 
Memfasilitasi lahirnya | Website atas nama 
berbagai — komunitas | LTN NU dan 
dan media dalam | Pengelolaan media 
penguatan karakter | informasi milik PCNU 
Aswaja  An-nahdliyah | yang telah tersedia 
berwawasan terlebih dahulu. 
kebangsaan 

6 | Penguatan karakter | Pembuatan — media | September 2019 1. Untuk memperkuat ideologi aswaja Pengurus — harian | Laziznu PCNU dan 
Aswaja  An-Nahdliyah | sosial Facebook, An nahdliyah lembaga, lajnah dan | Ponorogo semua lembaga 
berwawasan Instagram, — Twitter, 2. Sebagai media dakwah berbasis banom, masyarakat 
kebangsaan : Channel Youtube dan digital berlandaskan faham Aswaja luas 
Mengembangkan Website atas nama An-Nahdliyah 
strategi dakwah Aswaja | LTN NU dan 

Pengelolaan media 
informasi milik PCNU 
yang telah tersedia 
terlebih dahulu. 

1 | Penguatan karakter | Penulisan dan | September 2019 1. Untuk memperkuat literasi berfaham |1. Pengurus Laziznu PCNU dan 
Aswaja An-Nahdliyah | penerbitan buku, Aswaja An Nahdliyah harian PCNU Ponorogo semua lembaga 
berwawasan buletin, khutbah 2. Terbitnya buku-buku yang berfaham (donatur) 
kebangsaan : Jumat yang Aswaja An-nahdliyah 2. Ta'mir masjid 
Penguatan tradisi | berprinsip akidah 3. Terbitnya buletin yang berfaham 3.  Sekolah- 
literasi Aswaja Ahlussunnah Wal Aswaja An nahdliyah sekolah 

Jamaah An- 4. Tersedianya khutbah jumat yang 4. Masyarakat 
Nahdliyah berfaham Aswaja An-nahdliyah umum 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


3.7.2 Program Kerja Lembaga Seni-Budaya Muslimin Indonesia (LESBUMI) 


4. No Mata Program Nama Kegiatan p Mann Tujuan Sasaran Pembiayaan | Lembaga Terkait 
elaksanaan 
1 Mendorong Ijazahanwiridsaptawikrama | 22 Sep2019 | Menanamkan NUKulturalWarga | Lazisnu LESBUMIPBNU 
adanya layanan karakter aswaja an- | NU Rp.3.000.000 
sosial dan Nahdliyah 
kependudukan ma 
2 Na PAN Rutinan Wirid Setiap bulan Menanamkan NUKultural/Warga | Lazisnu LDNU, Aswaja 
Saptawikrama dan Ngaji karakter aswaja an- NU Rp.500.000,- | Center 
Budaya Nahdliyah 
berwawasan 
kebangsaan 
3 Mengembangkan | Pembentukan Lesbumi Januari — Memfasilitasi NUKultural/Warga | Lazisnu LDNU 
strategi tingkat MWC NU Desember berbagai komunitas NU Rp.3.000.000 
kebudayaan 2020 dan media 
berbasis 9 penguatan aswaja 
(sembilan) nilai an-nahdliyah 
keberkahan dalam 
NU 
3.7.3Program Kerja Radio ASWAJA 
No Mata Program Nama Kegiatan p Esa Tujuan Sasaran Pembiayaan pala 
Menjadikan Penayangan Radio Mewujudkan media dakwah untuk Swadaya, 
k Teknologi Informasi Sana sepi menyebarkan faham aswaja an- aa Na LN NG CON 
sebagai media Supoort nahdliyyah 
perjuangan Aswaja | Penyelesaian 
2 An-Nahdliyyah Kaner dam Siodis Feb 2020 s.d.a s.d.a LTN NU, LDNU 
berwawasan Radio Aswaja 
kebangsaan Pengoperasian 
3 kembali siaran radio April 2020 s.d.a S.d.a LTN NU, LDNU 
Aswaja FPm 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


3.8 Matriks Program Bidang Pengembangan Kesejahteraan Umat 


3.8.1 Program Kerja Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Shadagah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) 


: Waktu . - Lembaga 
4, Mata Program Nama Kegiatan pelakesnaari Tujuan Sasaran Pembiayaan Terkait 
4 Penguatan sistem Pengelolaan lanah | Setiap bulan Dana Operasional PCNU Pengurus dan Mandiri Semua Lembaga 
organisasi dan Syariyah Jamaah 
2 kelembagaan: Pengelolaan Infag Setiap bulan Dana kegiatan NU Donatur rutin Semua Lembaga 
3 Pengelolaan zakat, Pengelolaan Setiap bulan Dana kegiatan NU Donatur tidak rutin Semua Lembaga 
infag dan shodagoh | Sedekah 
4 menjadi berdaya Pengelolaan Zakat | Setiap bulan Tepat sasaran pentasyarufan ke 8 | Muzakki Semua Lembaga 
guna untuk Maal asnaf 
5 kesejahteraan warga | Pengelolaan Zakat | Akhir Ramadhan Tepat sasaran pentasyarufan ke 8 | Muzakki Semua Lembaga 
NU Fitrah asnaf 
6 Pengelolaan Gurban | Idul Gurban Pemerataan distribusi hewan/daging | Donatur @urban Semua Lembaga 
Gurban 
7 Pengelolaan Wakaf | Setiap bulan Wakaf produktif Pengurus dan Semua Lembaga 
Tunai Jamaah 
8 Gerakan KOIN NU Setiap bulan Dana kegiatan NU Pengurus dan Semua Lembaga 
jamaah 
9 Gerakan Ekonomi | Setiap bulan Mensejahterakan jamaah Jamaah Muda NU Semua Lembaga 
Kreatif (GERKRAF) 
3.8.2 Program Kerja Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) 
: Waktu F : Lembaga 
No. Mata Program Nama Kegiatan Pelaksanaan Tujuan Sasaran Pembiayaan Terkait 
ON | Peta Gaes agan Gang data Wananua | Mendanona | LN 
kependudukan berbasis peyembelihan urban Dzulhijjah dan pegunungan Ponorogo Terkait Ranting 
kearifan lokal : Penyaluran bantuan khusus anak yatim 
2 Santunan anak ai 10Muharram | dan para dhu'afa untuk membantu 2 yaum dan Mandiri PaSAN NU 
dan dhu'afa i dhuafa' di Ponorogo Ranting 
kesejahteraan mereka 
Li Melatih para generasi muda supaya - 
Pelatihan keterampilan Periodik / : : NA Anggota IPNU dan Mandiri dan dinas BLK dan 
5 seni batik dan rias Temporer PN lu Sa an IPPNU terkait BKKBN 
4 Pemeliharaan sagi Periodik / skala Mi Haa la Warga NU di Mandiri dan dinas | Dinas Pertanian 
| p Temporer y Ponorogo terkait dan Peternakan 


khususnya sapi dengan sistem “gaduh” 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


3.8.3 


Program Kerja Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) 


No. 


Mata Program 


Nama 
Kegiatan 


Waktu 
Pelaksanaan 


Tujuan 


Sasaran 


Pembiayaan 


Lembaga 
Terkait 


Peningkatan 
kesehatan 
NU: 
Mensosialisasikan — dan 
mengkampanyekan pola 
hidup sehat dan higienis 


layanan 
berstandar 


Lokakarya Pesantren 
Sehat 


Agustus — Oktober 
2019 


- Meningkatkankomitmenpengelolape 
santrenmenyelenggarakan 
pesantrensehat. 

- Memahamikebijakanpenyelenggara 
anpesantrensehat. 

- Mendapatkanpembinaanpenyeleng 
garaanpesantrensehatdariPuskesm 
assetempat. 

- Menyusunperencanaandananggara 
npenyelenggaraansehat. 

- MelakukanSurveiMawasDiri (SMD) 
bagimasyarakatpesantren. 

- MelakukanMusyawarahMasyarakat 
Pesantren (MMP) 
Sebagaibahanperencanaan. 

- Menyusunpelaporandenganmenggu 
nakanSistemlnformasi. 


- Pimpinan/Pengelola/ 
Pengurus Ponpes 


- Santri 


- Kaderpenggerakpes 
antrensehat 


LK-PBNU 


Dinas Kesehatan 
dan jaringannya. 


Pendampingan Program 
Kesehatan Jiwa 


Oktober - 
Desember 


- Meningkatkankomitmenpengelola 
program menyelenggarakan 
pendampingan bagi pasien pasca 
ODGJ. 

- Memahamikebijakanpenyelenggara 
an pendampingan bagi pasien 
pasca ODGJ. 

- Mendapatkanpembinaanpenyeleng 
garaan keswa dari kader 
pendamping. 

- Menyusunperencanaandananggara 
npenyelenggaraan program 
pendampingan bagi pasien pasca 
ODGJ. 


- Pasien pasca ODGJ 

- Keluarga pasien 
ODGJ 

- Kaderpendamping 
keswa 


LK-PBNU 


Dinas Kesehatan 
dan jaringannya. 


3.8.4 Program Kerja Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) 
1. BIDANG RISET DAN PENGEMBANGAN 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


No Mata Program Nama Kegiatan p Waktu Tujuan Sasaran Pembiayaan Lembaga Terkait 
elaksanaan 
1 Meningkatkan kualitas SDM | Collecting laporan 2019 - 2020 Adanya kajianbest - Pemerintah LPBI NU dan Lazisnu, LTNNU 
dalam memberikan program/kegiatan di internal LPBI practicesand experiences -Pesantren Mitra Kerja 
layanan tanggap bencana NU program/kegiatan sebagai -Banom &Lembag a 
2 dan perubahan iklim Reviewlaporan program/kegiatan | 2019 - 2020 baseline pengembangan NU Lakpesdam NU 
program -MWCNU 
PR NU 
3 Formulasi laporan 2019 - 2020 -NGO Litbang NU 
bestpracticesand experiences. -Perguruan Tinggi 
- Masyarakat. 
4 Publikasi best practicessetiap 2019 - 2020 Aswaja FM 
program. 
2. BIDANG PELESTARIAN LINGK. HIDUP DAN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM 
No | Mata Program Nama Kegiatan Tato Tujuan Sasaran Pembiayaan Lembaga Terkait 
1 Melakukan Rehabilitasi Tanah Air dan Udara 2019 - 2024 1. Memfungsikan hutan | Pesantren LPBINU dan | RMI, LP Maarif, 
sosialisasi dan sebagai ekosistem dan | -Sekolah Mitra Kerja LPPNU 
penguatan temapt -Masyarakat 
masyarakat agar keanekaragaman -NGO 
menjadi — lebih hayati 
tangguh dalam 2. Mengurangi sampah 
menghadapi yang tidak bisa terurai 
bencana — dan oleh tanah 
2 perubahan iklim | Kampanye Perubahan Iklimmelalui: 2019 - 2024 Meningkatkan kesadaran Lakpesdam, LTNNU, 
a. sosialmedia dan pengetahua RMI, LP Maarif NU 
b. mediamainstream masyarakat mengenai 
C. directcampaign perubahan iklim. 
3 Pesantren Hijau 2019 - 2020 Meningkatnya Lakpesdam, LTNNU, 
a.  ModulPesantren hijau kesadaran, pengetahuan, RMI, LPMaarif NU 
b. ToT Santri Hijau praktik ' masyarakatterkait 
c. Praktek 3R, composting pelestarian lingkungan 
engelolaan sampah dan air 
d. Penanaman 
3. BIDANG PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN NETWORKING 
No Mata Program Nama Kegiatan Waktu Tujuan Sasaran Pembiayaan | Lembaga Terkait 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


Rencana Operasional PCNU 


Ponorogo 2019-2020 


Pelaksanaan 
1 Mendorong lahirnya | Pengelolaan sistem tangguh | 2020-2024 1. Fasilitasi masyarakat tangguh MWC, LPBI NU dan | RMI, LP Maarif, 
regulasi yang | bencana bencana dilokasi — rawan PR Mitra Kerja LTM 
responsif terhadap isu bencana Masyarakat umum LTNNU, LKNU 
bencana dan 2. Fasilitasi Early Warning Sekolahan 
perubahan iklim System berdasar kearifan Pesantren 
lokal 
2 Pembuatandokumentasi 2019 - 2020 Untuk 
terkait program meningkatkan kinerja 
dan kegiatan dalam lembaga dalam 
Penanggulangan Bencana, melaksanakan kebijakan 
pengendalian — perubahan dan program dalamPB, PPI 
iklim — dan pelestarian danPL. 
lingkungan — (internal dan - Adanya syi'ar tentang 
eksternal NU) LPBI NUdan perannya 
dalam 
PB,Pengendalian 
Perubahan — Iklimdan 
PelestarianLingkungan. 
4.  BIDANG KELEMBAGAAN DAN ADVOKASI KEBIJAKAN 
No Mata Program Nama Kegiatan p Waktu Tujuan Sasaran Pembiayaan Lembaga Terkait 
elaksanaan 
1 Melakukan Branding LPBI NU sebagai institusi yang | 2019-2024 Adanya pengetahuandan | Internal LPBI dan Mitra | Radio, LTNNU 
advokasi — yang | kompeten dan menjadi rujukan bagi para pemahaman Kerja 
berfihak pada | pihak dalam isu penanggulangan bencana, publikbaikinternal maupun 
keramahan adaptasi perubahan iklim, dan — pelestarian eksternal NU tentangLPBINU 
lingkungan lingkungan 
2 Workshop, Pelatihan dan Diskusi | 2020 Adanya peningkatan | Relawan LPBI , | LPBI dan Mitra | Semua Lembaga 
tentang Penanggulangan Bencana, kapasitasRelawan dan MWC, | Banom dan | Kerja 
Pengendalian Perubahan Iklim dan PR Lembaga, MWC, 
Pelestarian Lingkungan. PR 
3 Penegakan Hukum Lingkungan 2019-2024 Penguatan Regulasi dan | Pemerintah, LPBI dan Mitra | LPBNU, LP2NU 
Kebijakan terkait | Masyarakat Kerja 
Penanggulangan — Bencana, 
Pelestarian Lingkungan 
5.  BIDANG KEDARURATAN , REHABILITASI DAN REKONTRUKSI 


No Mata Program Nama Kegiatan Ban Tujuan Sasaran Pembiayaan pebea 
1 Melakukan Pembuatan Panduan 2019-2024 Memperkuat Manajemen Relawan LPBI NU dan | Semua Lembaga 
upaya-upaya PenangananBencana Kedaruratan Bencana banom dan Mitra 
mitigasi — untuk (SOPKedaruratan). Lembaga 
menghindarkan Pembuatan Buku Panduan 
masyarakat dari Relawan NU 
dampak Pembentukan Tim 
bencana ResponBencanayang memiliki 
kapasitas yang cukup dalam 
manajemen kedaruratan. 
Kaji cepatkebutuhan dan penyusunan 
laporan update situasi dari daerah 
terdampakbencana. 
Penugasan Tim Respon 
Bencana kedaerah terdampak 
bencana. 
2 Pelatihan SAR (Sarat dan Air) 2019-2020 Peningkatan Kapasitas 
Relawan 
Penanggunlanagn bencana dan 
perubahan iklim 
6. BIDANG PENGURANGAN RESIKO BENCANA 
No Mata Program Nama Kegiatan Pa Tujuan Sasaran Pembiayaan pa 
1 Melakukan upaya-upaya | Kampanye/SosialisasiPRB 2019-2024 Pengelolaanprogram | Semua Lembaga | LPBI NU dan | Semua Lembaga 
mitigasi untuk menghindarkan terkait Pengurangan | dan Masyarakat Mitra kerja 
masyarakat — dari — dampak RisikoBencana 
2 bencana Fasilitasi SPAB (Satuan Pedndidikan | 2019-2014 Sekolah dan RMI, LP Maarif 
Aman Bencana) Ponpes NU 
7. BIDANG LOGISTIK DAN PERLENGKAPAN UMUM 
No Mata Program Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tujuan Sasaran Pembiayaan en 
1 Meningkatkan kualitas SDM | Pengadaan Alat - Alat SAR 2019-2024 Meningkatkan kinerja | Internal LPBI NU dagn | LAZIZNU, 
dalam memberikan layanan dalam  penenggulanagn Mitra Kerja LKKNU, 
tanggap bencana dan bencana dan 
2 perubahan iklim Pengadaan Logistik yang penanganan perubahan 
terintegrasi iklim 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


3.9 Matriks Program Bidang Advokasi Dan Penghimpunan Aset 
3.9.1 Program KerjaLembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBHNU) 


: Waktu . : Lem 
No Mata Program Nama Kegiatan Pelaksanaan Tujuan Sasaran Pembiayaan an 
Pemberdayaan aset 1. Memberikan Tentatif Menjaga aset NU agar berdaya guna aset milik NU Mandiri LP Maarif NU, 
wagaf dan non wagaf pendampingan untuk kepentingan jam'iyyah RMI NU, DNU, 
1 | menjadi aset produktif terhadap LTMNU, MWCU, 
penyelamatan aset PRNU 
dan wakaf 
Mengadvokasi warga 2. Memberikan tentatif Memberdayakan warga NU untuk aset milik NU Mandiri LDNU, LTMNU, 
NU dalam berbagai pendampingan melakukan advokasi terhadap aset MWCU, PRNU 
2 bidang sosial dan terhadap masjid dan mushola yang diwakafkan 
budaya permasalahan aset atas nama NU 
masjid musholla 
NU 
3.9.2 Program KerjaLembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) 
No Mata Program NamaKegiatan p Waktu Tujuan Sasaran Pembiayaan LembagaTerkait 
elaksanaan 
1 Pemberdayaan aset Pendataan asset wakaf Okt s/d Des Terdokumentasikannya asset | LWP  MWC, Tim | 307 Desa x @ | LTM, LP Ma'arif, RMI 
wagaf dan non wagaf wakaf NU Wakaf MWC, | 50.000,- - Rp. 
menjadi aset produktif (Penyerahan Buku Aset Wakaf | Pengurus Ranting 15.350.000,- 
& Form) 
Mengadvokasi warga LWP  MWC, Tim 
2 NU dalam berbagai Bimtek — pengisian — form | Januaris/d Mei | MWC, Tim Wakaf MWC, | Wakaf MWC, (21 MWC x @ | Tim Wakaf MWC dan 
bidang sosial dan pendaftaran tanah wakaf 2020 menguasai persoalan | Pengurus Ranting 5.000.000,-  - | Pihak Ketiga 
budaya administrasi pendaftaran wakaf Rp. 
105.000.000,- 
Tim Wakaf & MWC 
Mengadvokasi — warga 
3 NU dalam berbagai | Supervisi dan Evaluasi Juni s/d | Tertib administrasi wakaf 21 x 500.000,- | Tim Wakaf PC 
bidang sosial — dan Desember20 | Pembinaan Tim Wakaf & MWC zRp. 
budaya 10.500.000,- 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


Bab IV Penutup 


Renop PCNU Ponorogo 2019 — 2020 ini disusun untuk dijadikan acuan dalam mengemban amanah 
organisasi secara bertahap dan dinamis. Semua pemangku kepentingan hendaknya membaca dan memahami 
Renop ini bersama AD/ART NU, POA NU, Renstra dan GBPK PCNU Ponorogo. Satu hal yang perlu untuk 
diperhatikan dan dijaga oleh semua pihak adalah keselarasan vertikal dan keselarasan horizontal antar semua 
bidang pada rentang waktu yang sama. Dengan demikian seluruh pelaksana program kerja mempunyai derap 
langkah yang tegap dan kompak, sehingga visi dan misi akan dapat dicapai secara relatif lebih mudah. 


Perencanaan lainnya terkait dengan implementasi program kerja yang belum di atur pada Renop ini 
akan diatur kemudian melalui forum-forum permusyawaratan yang sesuai dengan ketentuan AD/ART dan POA 
NU. 


Semoga Allah SWT senantiasa meridlai segala upaya kita. Amin. 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


Lampiran 1 
PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR BIDANG 
PCNU PONOROGO MASA KHIDMAT 2019-2024 


A. KEBIJAKAN UMUM DAN PENGENDALIAN BANOM : 


Penanggung jawab 11. KH. MOH. SOLEHAN 
2. K. FAUZI ROMADLON 
Koordinator : Drs. H. FATCHUL AZIZ, MA. 
Anggota : DR. H. LUTHFI HADI AMINUDDIN, M.Ag 
1. MUSLIMAT : Hj. Tufi Laili Tahrir 7. JATMAN : KH. Hamim Adlan 
2. ANSOR : Samsul Maarif, S.Pd.I 8. ISNU : Dr. Abid Rahmanu 
3. JAMAUR : Khoirul Anwar, S.Pd.I 9. IPNU 
4.  FATAYAT : Siti Raudlotyun Nikmah, M.Pd.I 10. IPPNU 
5. PERGUNU : Reza Muhtar 11. PMII 
6. PAGAR NUSA : Wahyudi 12. ISHARI 
B. PENGEMBANGAN AMALIYAH ASWAJA (ASWAJA CENTRE—LBMNU- LFNU ) : 
Penanggung Jawab : DR. K. ASVIN M. ABDURROHMAN 
Koordinator : Dr, Miftahul Huda, M. Ag 
Anggota : Gus Mugarrabin 


K. Agus Mahmud Isa al-Mudhoffar 
C. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (LPTNU, LP. MA'ARIF, LITBANG , LAKPESDAM, RMINU, 
PKBM BH) : 


Penanggung Jawab : Dr. K. Ahmad Syafi'i 
Koordinator : Dr. Ahmadi Bardan, M.Ag 
Anggota : KH. Fatchurrohman, MM. 


DR. Idam Mustofa, M.Pd 
D. PENGEMBANGAN EKONOMI WARGA (LPNU - LP2NU-HPN, BPPK NU/ RSU MUSLIMAT, PT RADIO 
ASWAJA, PT. KARYA BINTANG SEMBILAN, IMNU) : 


Penanggung Jawab : KH. Hasanun 
Koordinator : H. SUGENG HARIONO, ST 
Anggota : Agus Khoirul Hadi 
E. DAKWAH DAN HUBUNGAN MASYARAKAT (LDNU-LTMNU- KBIH AL-NAHDLIYAH): 
Penanggung Jawab : KH. Romdhoni Fakhrur 
KH.. Abid Mufarrihin 
Koordinator : KH. Sugeng A. Wahid 
Anggota : Gus Muh Nur Kholis Hidayat 
F. Informasi dan Komonikasi (INFOKOM) (LTNNU- LESBUMI-RADIO ASWAJA-Cyber Pos) : 
Penanggung Jawab : K. Hanif Abdul Ghofur 
Koordinator : KH. Halwani Syukron, S.Ag 
Anggota : Agus Nasrudin, ST. 
G. PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN UMAT (LAZISNU- LKKNU-LKNU-LPBI) : 
Penanggung Jawab : KH. MUHTAR SUNARTO 
Koordinator : K. Kholid A. Husni, M.Pd.I 
Anggota : KH. Sholihin 
H. ADVOKASI DAN PENGHIMPUNAN ASET (LPBHNU - LWPNU-SARBUMUSI): 
Penanggung Jawab : KH. Ayub Ahdiyan, S.H 
Koordinator : Drs. H. Askab Jamjuri 
Anggota : Taufig Ashari, S.Pd. 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


Lampiran 2 


DAFTAR NAMA KETUA LEMBAGA 
PCNU PONOROGO 2019 - 2024 


NO Lembaga Ketua 
1 LBM NU : Lembaga Bahtsul Masail NU K. Badrus Sholeh 
2 | RMI (Rabithah Ma'ahid al Islamiyyah) Gus M. Nabil Hasbullah 
3 | LFNU (Lajnah Falakiyyah NU) Umar Salim, S.Ag 
g in MA'ARIF NU (Lembaga Pendidikan Maarif Asadudin Lugman, M.Pd 
LAKPESDAM NU (Lembaga Pengembangan 
, Sumber Daya Manusia NU) FanUlnag 
6 Ana NU (Penelitian dan Pengembangan Dr. Sutedjo, M.Hum 
Nahdlatul Ulama) 
1 | LPNU (Lembaga Perekonomian Nahdlatul | Mohammad Hasyby Ashshiddigy 
Ulama) 
Ahmad Syarbini, SHI. 
i LP2NU (Lembaga Pengembangan Pertanian NU) ska 
9 | LDNU (Lembaga Dakwah NU) K. Moh. Sholihin 
10 | LESBUMI (Lembaga Seni dan Budaya Muslimin 5 
Sauji 
Indonesia) 
11 | LTMI (Lembaga Ta'mir Masjid Indonesia ) Ahmad Tohari, S.Ag., SH. 
12 | LTN NU (Lajnah Ta'lif wan Nasyr) Budi Hermawan 
13 | LAZISNU (Lembaga Zakat Infag dan Shadagah | Sumarlin, SE 
NU) Wahyu Agus Arifin 
14 | LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU) | Drs. Hariadi 
15 | LKNU (Lembaga Kesehatan NU) Budi Santoso 
16 | LPBHNU ( Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Mahrus Rofri, S.Ag. 
Hukum NU ) 
H. Moh Irhamni 
IT | LWPNU (Lembaga Wagaf dan Pertanahan NU) data 
18 | HPN (Himpunan Pengusaha Nahdliyin) Agus Setiaji 
19 | Aswaja Centre Dr. Iswahyudi, M.Fil 
20 | ASBIHU Drs. KH. Sugeng al-Wahid, M.SI. 
21 | IMNU Ahmad Mubarak 
22 | LPTNU Dr. H. Marwan Salahudin 
23 | LPBI Novi Trihartanto 
24 | Sarbumusi Widarto 
25 | BPPKNU Ir. H. Joko Susanto 
26 | Radio Aswaja Agus Khoirul Hadi 
21 | PT. Karya Bintang Sembilan Sunarto 
28 | PKBM BUANA HIJAU (MASUK SDM) H. Sujatmoko 


Rencana Operasional PCNU Ponorogo 2019-2020 


Na 
Lb Nvs 


Po —— 
PA 
Us t 


LAN 4 


U 


